B1284 11228 
128411228 


WAN 


Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


DO 
» 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening 
National and State Buildings in Indonesia 

Ach. Fatayillah Mursyidi, Abd Hannan | hal. 1-20 

The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political 
Participation in Post-new Order Madura 1998-2019 

Ali Tpan, Abdul Hakim | hal. 21-40 

Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu 

di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura 

Fiena Sadatul Ummah / hal, 41-58 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji 

dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Relevansinya dengan Merdeka Belajar 
Shidgi Junaidi | hal. 59-76 

Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam, 

Dari Era Rasulullah ke Fikih Mazhab 

Suaidi | hal. 77-92 

Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran 


Abdullah Saaed, Sebuah Analisa Teks Kontekstual 
Muhammad Khoirul Anwar, Fathul Fahmi, Abdillah Yusron | hal. 93-106 


NAHNU | VOLUME I | NOMOR 1 | HALAMAN 1-106| 2023 


Diterbitkan oleh : 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(LAKPESDAM) 

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Palengaan Pamekasan 


KPESD 
MWCNU PALENGAAN 


Panidji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


NAHNU | Volume I, Issue 1, June 2023 

NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 
adalah jurnal ilmiah akses terbuka (open acces) dan riviu ganda (double blind peer 
review) yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (Lakpesdam), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Palengaan 
Pamekasan. Jurnal ini menerbitkan tulisan ilmiah baik berupa hasil penelitian 
maupun artikel konseptual, dan terbit dua kali dalam setahun, Januari dan Juni. 
Fokus kajian jurnal ini adalah isu keislaman dan sosial kontemporer yang 
muncul di kalangan masyarakat Nadlatul Ulama, baik di tingkat nasional 
(Indonesia) maupun di ranah internasional. Jurnal ini menjadi wadah ilmiah 
bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa, profesional, praktisi, aktivis sosial 
untuk mendiskusikan dan berbagi pengetahuan dalam bentuk artikel ilmiah, 
namun dengan tetap memperhatikan aspek kesesuaian fokus, skop, dan unsur- 
unsur substantif artikel ilmiah seperti keaslian, kebaruan, dan lain sebagainya. 
Semua pihak dapat membaca, mengunduh, membagikan atau 
memanfaatkannya untuk kepentingan yang sah dan dibenarkan oleh hukum 
tanpa perlu meminta izin terlebih dulu kepada Tim jurnal. 


Saat ini, NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic 
Studies tengah proses indeksasi dengan sejumlah platform pengideks popular 
global, yaitu Google Scholar: Dimension, One search, Moraref, Garuda, Sinta, PKP 
Index. Kami terus berkomitmen menaikkan level indexing jurnal ke sejumlah 
pengindeks populer lainnya yang populer dan memiliki reputasi global dalam 
tata kelola publikasi ilmiah. 


Alamat Kantor 


NAHNU 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Majelis 
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Palengaan Pamekasan 

Kantor MWCNU Palengaan Pamekasan, Lantai 1 

Jalan Raya Kacok, Kecamatan Palengaan KM, 12, Kabupaten Pamekasan, Jawa 
Timur 69362 

Tim Editorial 

Editor-in-Chief 

Abd Hannan, M.Sosio 

Scopus ID: 57226881625 : Sinta ID: 6765194 | Lakpesdam MWCNU Palenggan 
Pamekasan, Indonesia 

Ketua Editor 

Dr. Mohsi, M.HI., 

Sinta ID: 6111593! Lakpesdam MWCNU Palenggan Pamekasan, Indonesia 


Editor 

Dr. Imam Mustofa, M.S.I 

Scopus ID: 57216385898: Sinta ID: 235301 | PWNU Provinsi Lampung, 
Indonesia 

Dr. H. Islamul Hag, Lc., MA. 

Scopus ID: 57219254745, Sinta ID: 6666376 | IAIN Parepare, Indonesia 

Dr. Abdul Halim, M.Hum 

Scopus ID: 57995846400: Sinta ID: 6201755 | Universitas Islam Negeri Raden 
Mas Said Surakarta, Indonesia 

Wahyu Setyaningsih 

Scopus ID: 57219439281, Sinta ID: 6716849 | Universitas Isla Negeri Salatiga, 
Indonesia 

M Zainal Anwar 

Scopus ID: 57222904413, Sinta ID: 60032061 Universitas Islam Negeri Raden 
MAS Said Surakarta, Indonesia 

Abdul Azis 

Sinta ID: 66962221 Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan, 
Indonesia 

Ali Topan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia 

Khusnullah 

Universitas Kanjuruhan, Indonesia 


Reviewer 

Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil 

Scopus ID: 42962128100 | Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU), Indonesia 

Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir 

Scopus ID: 58197407700 | Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 
Indonesia 

Mohammad Mahbubi Ali, Ph.D 

Scopus ID: 55615193600 | Rais Syuriyah PCINU Malaysia 

Prof. Masdar Hilmy 
Scopus ID: 56059557000 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia 
Prof. Dr. H. Nur Syam 
Scopus ID: 57217054810 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia 
Prof. Abdul Muhid 
Scopus ID: 57209454955 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia 
Prof. Dr. Musta'in Mashud 

Scopus ID: 57212755244 | Universitas Airlangga, Indonesia 

Prof. Dr. Silfia Hanani 

Scopus ID: 57205534207 | Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek 
Bukittinggi, Indonesia 

Prof. Dr. Sutinah 


ii NAHNU,: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


Scopus ID: 54791521600 | Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia 

Prof. Zainuddin Syarif 

Scopus ID: 57226892997 | Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia 
Prof. Dr. Mohammad Kosim 

Scopus ID: 58097174400 | Institut Agama Islam Negeri, Indonesia 

Prof. Dr. Moh. Zahid 

Scopus ID: 57838501800 | Institut Agama Islam Negeri, Indonesia 

Prof. Khoirul Rosyadi, Ph.D 

Scopus ID: 58419785300, Sinta IA: 6197696 | Universitas Trunojoyo Madura 
Kevin William Fogg, Ph.D. 

Scopus ID: 55343021400 | The University of North Carolina at Chapel Hill| 
United State Amerika 

Falikhul Isbah, Ph.D. 

Scopus ID: 55566477400 | Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

Ach Fatayillah Mursyidi, Ph.D. 

Google Sholar ID: U4SGgv4AAAAJ&hl | Islamic Studies and Christian- 
Muslim Relations, Edinburgh University, United Kingdom 

Moh. Fudholi, M.FILI., 

Sinta ID: 6691341 | Institut Agama Islam Mifahul Ulum Panyepen, Indonesia 


Penyunting Bahasa 

Mohammad Isbat 

Administrator 

Safiuddin 

Lakpesdam MWC NU Palengaan, Pamekasan, Indonesia. 


MWCNU PALENGAAN 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


DAFTAR ISI 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to 
Strengthening National and State Buildings in Indonesia 
Ach,.Fatayillah: Mursyidt, SADU HAMMAN Yeon santa yan ina onlonkasa 


1-20 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening 
Political Participation in Post-new Order Madura 1998-2019 
Ali Topan, Abdul Hakim .. 


. 21-40 


Modernisasi Pendidikan “melalui Tae Manaj emen 
Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura 
Fiena Saadatul Ummah .. 


. 41-58 


Paradigma Pedagogik Hamanistik “Perspektif Tatan RiZarndji 
dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Relevansinya dengan 
Merdeka Belajar 
Shidgi Junaidi .. 


.. 59-76 


Historiografi Pelembanaa Keragaman Hakan Tla: Dari Era 
Rasulullah ke Fikih Mazhab 
Suaidi, . 


. 77-92 


Dimensi Pinralisme Kguana. dalami Team Pempektit Pemikiran 
Abdullah Saaed: Sebuah Analisa Teks Kontekstual 
Muhammad Khoirul Anwar, Fathul Fahmi, Abdillah Yuston ................ 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their 
Contribution to Strengthening National and 
State Buildings in Indonesia 


O@Ach. Fatayillah Mursyidi 
Edinburgh University, United Kingdom 
@A.F.Mursyidi@sms.ed.ac.uk 


@ Abd Hannan 


Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia 
@abd.hannan@iainmadura.ac.id 


“Korespondensi: A.F.Mursyidi@)sms.ed.ac.uk 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim: 22 Agustus 2023 
Revisi: 26 Agustus 2023 
Diterima: 30 Agustus 2023 
Terbit: 15 September 2023 


Kata Kunci: 
Nahdlatul Ulama, 
pesantren, kebangsaan, 
kenegaraan, Indonesia 


This study examines the existence and major contribution of the Islamic 
organization Nahdlatul Ulama and Islamic Boarding Schools in strengtbening 
Indonesia's national and state buildings, both contributions made directly and 
indirectly. Methbodologically, this study uses a type of gualitative research. The 
type and source of research data used is secondary data. After analyzing field 
data, this study found important findings that pesantren and NU organigations 
are bwo traditional Islamic religious institutions, which in many respects share 
the same religious tradition, both at the level of thought and daily religious 
activities. Likewise with the views or thoughts of both regarding the concept of 
nationality and statehood, pesantren and NU have the same point of view. In 
general, both NU and the Islamic boarding school community adopted the ideas 
of nationalism and statehood from the great thoughts of the previous clerics, 
especially from KH. H. Hasyim Asy'ari about tbe importanee of unity. 


Studi ini mengkaji eksistensi dan kontribusi besar organisasi Islam 
Nahdlatul Ulama dan Pesantren dalam memperkuat bangunan 
kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, baik kontribusi yang 
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara 
metodologi, kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Setelah melakukan analisa data lapangan, studi ini mendapati 
temuan penting bahwa pesantren dan organisasi NU adalah dua 
lembaga keagamaan Islam tradisional, yang dalam banyak hal 
memiliki tradisi beragama sama, baik di level pemikiran maupun 
aktivitas agama sehari-hari. Pun demikian halnya dengan 
pandangan atau pemikiran keduanya terkait konsep kebangsaan dan 
kenegaraan, pesantren dan NU memiliki sudut pandang yang sama. 
Karena secara umum, baik NU ataupun komunitas pesantren sama- 
sama mengadopsi ide kebangsaan dan kenegaraan dari pemikiran 
besar para kyai terdahulu, terutama dari pemikiran KH. H. Hasyim 
Asyari tentang pentingnya persatuan. Bahwa komitmen berbangsa 
dan bernegara adalah ikhtiar memelihara persatuan, di mana suatu 
bangsa atau negara dapat menjadi maju dan hidup makmur 
manakala ada sikap dan semangat dan persatuan di setiap warganya. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 1 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


INTRODUCTION 

Islamic boarding schools (pesantren) as religious educational institutions are a 
reflection of the culture of the Indonesian nation which is known as a religious, 
polite, courteous, and high solidarity community. Aside from being an Islamic 
educational institution, Islamic boarding schools are also an institution of social 
control, disseminating moral values within the scope of society through the 
contextualization of religious principles.' In this way, the position of Islamic 
boarding schools is not only as a center for Islamic studies but can also be said to 
be a social structure that functions to prevent changes in society. Historically, 
Nurcholish Madjid stated that Islamic boarding schools are not only synonymous 
with Islamic connotations but also have the meaning of authentic (indigenous) 
Indonesia because before Islamic boarding schools were known as traditional 
Islamic institutions, Islamic boarding schools already existed in Indonesia, where 
their development was continued by Islam. So it can be said that Islamic 
boarding schools are an adoption of culture that has existed since Indonesia was 
dominated by Hindu or Buddhist culture, which then in the subseguent Islamic 
era became known as Islamic boarding schools.” 

As a classical educational institution, Islamic boarding schools play a 
central role in controlling social change and driving civilization. Forming guality 
resources that are able to answer the challenges of the times, gives birth to 
competitive students who are ready to compete in global competition. Therefore, 
the burden of Islamic boarding schools is not only focused on the religious 
dimension, but more than that they must be able to touch on social aspects as a 
whole, be it in terms of politics, economics, technology, and the needs of other 
social spheres. Islamic boarding schools as one of the educational institutions that 
are inhabited by many students and are believed by many in the wider 
community, like it or not, must also take part, position themselves and prove that 
they are institutions that are also able to accommodate the demands of the 
globalization era, namely to create human beings who are not only pious but also 


knowledgeable, have Human Resources (HR) are high and have good morals. 


1 Zainal Alim, Pergeseran Orientasi Kelembagaan Pesantren di Madura dalam Perspektif 
Kyai Bangkalan', Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 4, no. 2 
(2 November 2016): 249, https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.249-270. 

2 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Cet. I (Jakarta: PT. Dian 
Rakyat, 2002), 7. 

3 Syamsul A'dhom, 'Sistem pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Modern', Jurnal 
Pusaka, 2015, 11. 

4 A Idhoh Anas, Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Pesantren', Cendekia: Jurnal 
Kependidikan — dan — Kemasyarakatan — 10, no. 1 (1 June 2012): 29, 
https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.400. 


2 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


The paragraph above is in line with the two potentials that exist in Islamic 
boarding schools themselves, namely: First, the potential for community 
development. This means that Islamic boarding schools must be able to channel 
the spirit of change towards the social dynamics of society which is currently 
faced with various problems and social problems that are increasingly acute and 
complex, both covering spiritual and physical needs. By holding this role, Islamic 
boarding schools have been able to position themselves as agents of social change 
who always create solutions to liberate society. Second, educational potential. 
This means that Islamic boarding schools as centers of Islamic education have a 
role in disseminating the universality of Islamic values, both in the dimensions of 
belief, culture, and social conditions of society. Such potential implies that 
Islamic boarding schools show progressive acceleration, creating guality 
individuals as pioneers to answer the challenges of the times. 

In the Indonesian context, the name and existence of a pesantren is often 
identified by many as an integral part of the largest Islamic organization in 
Indonesia, namely Nahdlatul Ulama (NU). Like a betel nut cut in half, Islamic 
boarding schools and NU have guite close similarities, both religiously and 
institutionally. In general, the element of similarity between the two can be seen 
from their religious paradigm which both emphasizes religious behavior that 
tends to be traditionalist, starting from the religious values and teachings 
contained therein, especially in the aspects of practice including the religious 
rituals that they perform daily." The relationship between pesantren and NU is so 
close that there is a saying that has developed in society that pesantren are small 
NU while NU are large pesantren. Both are a unified social and religious reality 
that is difficult to separate.' 

Apart from being at the religious level, the similarities between pesantren 
and NU can also be found in their concepts and thoughts regarding issues of 
nationality and statehood. So far, NU has always appeared at the forefront as an 
organization that totally fights for and defends every interest of the state and 
nation. This can be clearly and clearly traced from their roles and contributions 
when they were actively involved in the process and struggle for Indonesian 
independence, especially in fighting and expelling the colonial countries at that 
time. This is also the case with Islamic boarding schools, Islamic boarding schools 


5 Sa'id Agiel Siradj, Pesantren Masa Depan, Cet. I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). 

S Zainuddin Syarif, Syafig A. Mughni, and Abd Hannan, “Responses of Pesantrens in 
Madura Towards the Covid-19 Pandemic', Journal of Indonesian Islam 15, no. 1 (1 June 
2021): 47, https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.47-74. 

7 Zainal Arifin, "Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri', Al Oodiri : Jurnal 
Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 6, no. 1 (13 January 2016): 1-22, 
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/godiri/article/view/1158. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 3 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


with their role in education and religious institutions, both directly and 
indirectly, so far have shown their great contribution to building and 
strengthening national and state buildings in Indonesia. The commemoration 
and celebration of Hari Santri Nasional (National Santri Day), which is usually 
held every October 22, actually implies the state's acknowledgment of the real 
contribution of Islamic boarding schools, both in strengthening nationality and 
statehood." 

Meanwhile, at the academic level, studies on the role and major 
contribution of Islamic boarding schools and NU to the dimensions of nationality 
and statehood in Indonesia have so far been carried out, some of which are 
studies conducted by Muhammad Wahid Husain, Konsepsi Persatuan Kebangsaan 
Menurut Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari (2021). According to him, the real 
contribution of the pesantren world and the NU organization in building and 
strengthening the ideas of nationality and statehood in Indonesia, in general, can 
be traced to the big thoughts of KH. Hasyim Asy'ari about the importance of 
unity. KH. Hasyim Asy'ari the founder of NU and the leader of a leading Islamic 
boarding school in Indonesia, classifies two types of unions, first, national unity 
which means unity based on the same nationality, and, second, religious unity is 
unity based on the same religion.” In fact, the thoughts about unity in the book 
are more likely to be directed at a religious scope. Wahid Husein's research was 
also strengthened and confirmed by a number of other studies, one of which was 
a study produced by Muhammad Rijal Fadli (2020), Keislaman dan Kebangsaan: 
Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari,” Ridha Amrillah (2022), Formulasi Konsep 
Kebangsaan dan Kenegaraan, Studi Atas Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Hasyim 
Asy'ari, and finally is a study from Muchamad Coirun Nizar (2018), Pemikiran 
KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan." 

However, even though studies on the correlation of messages and NU to 
the strengthening of nationality and statehood in Indonesia have been carried 
out, in general, research on them is still important and interesting to do today. 


This is important because as we all understand, the issue of nationality and 


8 Greg Fealy and Robin Bush, “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: 
The State, Umma and Nahdlatul Ulama', Asian Journal of Social Science 42, no. 5 (2014): 
536-60, http://www.jstor.org/stable/43495819. 

9 Muhammad Wahid Husain, “Konsepsi Persatuan Kebangsaan Menurut Pemikiran KH. 
Hasyim Asy'ari (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021). 

1 Muhammad Rijal Fadli and Ajat Sudrajat, “Keislaman dan Kebangsaan: Telaah 
Pemikiran Kh. Hasyim Asy'ari', Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 18, no. 1 (16 
June 2020): 109, https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433. 

1 Muchamad Coirun Nizar, “Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan', 
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi 1, no. 1 (1 December 2017): 63, 
https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.63-74. 


4 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


statehood is currently being faced with guite big problems and challenges along 
with the massive extreme transitional movements and organizations, both the 
extreme right in the form of fundamentalism and global capitalism as well as the 
extreme left in the form of secular and communist movements. The presence and 
emergence of this organization not only threatens the existence and unity of the 
nation but also the sovereignty of the state in general.” This is somewhat 
interesting because as we all know Islamic boarding schools and the NU Islamic 
organization are an institution or social structure that was purely born from the 
womb of local Indonesian culture.” NU and Islamic boarding schools are the 
reality of the authenticity of the archipelago, both of which were born and grew 
up from the struggles and thoughts of national figures, especially from the kyai 
circle. Although both of them are synonymous with traditionalism, both in terms 
of thought and institutional form, in reality, both of them can still exist and are 
able to survive in guarding, maintaining, caring for, and strengthening the 
building of the Indonesian nation and state. 

It is based on this framework that this research has a specific objective, 
which is to conduct a deeper and focused study of the major contributions 
played by NU and Islamic boarding schools in the dynamics of nationhood and 
statehood in contemporary Indonesia. In general, the discussion of this research 
is directed at answering three important guestions, namely: How are NU and 
Islamic boarding schools' thoughts constructed in understanding the concept of 
nationality and concepts? What is the construction of NU and Islamic Boarding 
School thinking in understanding the concept of statehood? In what framework 
do NU and Islamic Boarding Schools build their thinking about nationality and 
statehood? 


Methode 

This study is library research that uses a gualitative research type with an 
empirical or sociological juridical approach. The choice of gualitative type is 
based on the research objective which is to carry out a detailed and focused 
description of the research problem. The research problem in guestion is the 
discourse surrounding the significant role of kyai and Islamic boarding schools in 
strengthening national and state building in contemporary Indonesia. The nature 


2 Muhamad Hizbullah, “Dakwah Harakah, Radikalisme, dan Tantangannya di 
Indonesia', Misykat Al-Anwar, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 29, no. 2 (2018): 14. 

13 Syarif Zainuddin and Abd Hanan, Kearifan Lokal Pesantren Sebagai Bangunan Ideal 
Moderasi Islam Masyarakat Madura', ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 2 (2020). 

14 Yeni Anisaturrohmah, “Modernisasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Wawasan 
Keilmuan Santri Putri 1 Al-Amien Prenduan Sumenep Madura' (Malang, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2008). 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 5 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


and workings of gualitative research which places greater emphasis on in-depth 
exploration and excavation of realism, have guite strong relevance to the research 
guestion (research guestion) proposed in this study. The research guestions 
revolve around three (3) problem formulations: How are NU and Islamic 
boarding schools' thoughts constructed in understanding the concept of 
nationality and concepts? What is the construction of NU and Islamic Boarding 
School thinking in understanding the concept of statehood? In what framework 
do NU and Islamic Boarding Schools build their thinking about nationality and 
statehood? 

As for data types and sources, this research uses secondary data in the 
form of library data from previous literature sources whose objects of discussion 
are strongly related to the main problem of this research. The researchers limited 
the literature sources in this study to research results published from 2000-2023, 
both research results in the form of field study activities and literature studies. 
The criteria for literature sources used as sources for this article are research 
reports published by universities or a number of research institutions, either in 
the form of theses, theses, dissertations, scientific journals, books, or proceedings. 
Apart from that, secondary data in the research also comes from information or 
news obtained from the media, both print and online, published in the 2000-2023 
period. Finally, namely data in the form of statistical figures obtained from 


various institutions or institutions. 


RESULT AND DISCUSSION 

NU and Traditionalism in Religion 

If we look at the history of its birth, NU is one of the religious organizations 
with the strongest traditional values. Not only because it was founded by 
traditional clerics but also because the majority of its adherents come from 
rural areas and incidentally mingle with indigenous traditions and customs." 
From these characteristics, it is common for many people to say that NU is the 
largest traditionalist Islamic movement in Indonesia, which bases religious 
paradigms, attitudes, and behavior on previous values. At this limit, various 
values, teachings, rituals of worship, and previous Islamic thoughts have 
always been an integral part of their daily lives. The traditional designation of 
NU is at the same time the opposite form or the antithesis of the 


15 Ahmad Baso and Makruf Amin, Historiografi Khittah Dan Politik Nahdlatul Ulama 
(Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala, 2021). 


6 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


Muhammadiyah organization, which is considered by many to be a 
modernist Islamic movement. 

In its presence, NU carries a special character that is very different 
from other organizations such as Muhammadiyah and Islamic Union. If 
Muhammadiyah is more identical based on ideas, then NU is a place where 
the ulama are the leaders of the community and bearers of tradition 
(Situmpul, 1989: 64). With the jargon of carrying out this tradition, traditional 
clerics have always stood firm in fighting for the Islamic tradition that has 
been passed down by their predecessors, the imams, mujtahids, and Salafus 
Shaleh clerics who for them have the skills and level of absolute truth of 
ijtihad. Therefore, they think that scholars and traditions should not be 
ignored even if it is carried out by the ruler of the holy land." However, even 
though religiously NU is synonymous with traditionalist values, it cannot be 
concluded that NU is anti or allergic to social development. On the other 
hand, NU in its establishment remains open and open to developments and 
social changes in society, provided that it contains goodness and benefits 
(read: maslahah).'$ 

The style of NU's social value system is based on Aswaja (Ahlussunnah 
Wal Jama'ah), which is always holding fast to the values of the Koran and 
hadith as the main guideline in acting, behaving, and thinking. This is the 
basis used by NU in carrying out its Islamic mission. By declaring itself an 
Islamic group based on Ahlussunnah Wal Jama'ah, it means that NU is 'trying' 
to place itself in a group that the Prophet called the most correct group 
among the 73 existing Islamic groups.” As a traditional movement, NU is 
very sensitive to historical heritage, especially when it comes to Islamic 
teachings that have previously been carried out by Wali Songo. The 
Characteristics of the Wali Songo teachings within NU can be seen from their 
adamant attitude in fighting for tradition. Not only that, other characteristics 
can also be seen from the model of da'wah they use, namely spreading 
Islamic teachings through classical academies that are popularly known as 
Islamic Boarding Schools. NU's relationship with Wali Songo can be seen from 


1 Nurdinah Muhammad, 'Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama', 
Jurnal Substantia 15, no. 2 (2013): 13. 

7 Einar M Sitompul, Nahdlatul Ulama Dan Pancasila, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan., 1989), 65. 

18 Baso and Amin, Historiografi Khittah Dan Politik Nahdlatul Ulama, 34. 

19 Abdul fatah and Rohandi Rohandi, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan Dari Tradisional, 
Modern Hingga Post Modern, Cet. I (Jakarta: Listafarika Putra, 2001), 7-9. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 7 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


the nine-star symbol on their coat of arms, where the nine stars mean Wali 
Nine (Wali Sogo).” 

NU's adherence to tradition is not only evident from the history of its 
formation, but can also be seen from the dress code of its adherents. The style 
of NU adherents which tend to have a rural character makes its adherents 
seen as conservative and old-fashioned, because their normative construction 
of thinking and attitude always adheres to the religious traditions inherited 
from the past, both in terms of thought and practice.” NU's consistency in 
carrying traditional Islamic jargon is clearly visible in the formulation of the 
basic articles of association for its founding. In the statutes, it is written that 
NU's goals are to develop the Islamic teachings of Ahlussunnah Wal Jamaah 
and protect it from deviations from modernists. This is stated in Article 2, 


which reads as follows: 


Fatsal 2. Adapunn maksud perkumpulan ini yaitu: 
“Memegang dengan teguh pada salah satu dari madzhab Imam 
empat, yaitu Imam Moehammad Bin Idris asj-Sjafi'1, imam Malik 
Bin Anas, Imam Aboe-Hanifah an-No'man, atau Imam Ahmad Bin 
Hambal dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan 


agama Islam.”?? 


NU's persistence in carrying out Taglid on Imam al-Arba'ah (referring to 
the four Imams, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) is not without foundation. 
Everything has its own basis. For example, in terms of NU's taglid, it is based on 
the proposition, “Jika tuanku mulia, Ali al-Khawwas ditanya seorang tentang 
mengikuti madzhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak? dia menjawab, anda 
harus mengikuti suatu madzhab selama anda belum mengetahui inti agama karena 
khawatir terjatuh pada kesesatan, anda juga harus melaksanakan apa-apa yang 
dilaksanakan orang lain sekarang ini.” The firm attitude shown by NU in their 
stance of following one of the four Imams is a characteristic and proof of how 


highly NU upholds the traditions and heritage of classical ulama thought. This is 


2 Sitompul, Nahdlatul Ulama Dan Pancasila, Cet. I, 67. 

21 Muhamad Bindaniji and Moh Ashif Fuadi, 'Post-Tradisionalisme: Membincang Basis 
Epistemologi danTransformasi Gerakan Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama', 
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 24, no. 1 (2022). 

2 Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa (Yogyakarta: LKiS, 1994), 36. 

23 Abdul Fatah Munawir, Tradisi Orang-Orang NU, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka 
Pesantren, 2006), 21-23. 


8 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


how it has been maintained until now through the genealogy of the power of the 


kyai which is widespread in many networks and nodes of his own power.” 


Islamic Boarding Schools in Indonesia: a Descriptive Reading 

Discussing NU's socio-religious organization must also consider the existence of 
Islamic boarding schools, because as we know NU is a "place" for gatherings of 
traditional-based scholars whose emergence came from Islamic boarding schools, 
especially Islamic boarding schools with (traditional) Salaf backgrounds.” 
Pesantren literally means referring to the 'santri place', a place where students 
recite the Koran, study religion, and devote themselves to a kyai or ulama. In 
general, Islamic boarding school is a term commonly used to refer to traditional 
Islamic schools. However, this term has variations in several regions. In Java and 
Madura, Islamic boarding schools are known as Pondok, in Aceh, they are known 
as Meunasah, and in West Sumatra, they are known as Surau. 

Based on the history of its presence, Islamic boarding schools have 
actually existed since Islam had not yet appeared on the archipelago, even Nor 
Cholis Madjid in his book, Bilik-Bilik Islamic Boarding Schools refers to Islamic 
boarding schools as Indigeneos.” This is because the institution known as the 
Center for Classical Islamic Studies has existed since the days of Hindu-Buddhist 
rule. It's just that when Wali Songo was present in the midst of the natives, they 
made a change by making the Islamic Boarding School a place of religious study 
for adherents of Islam (Muslims). At this time, pesantren underwent an 
acculturation process, in which the values of the creed and teachings contained in 
Islam were internalized into the world of pesantren as a whole without 
exception, including aspects of teaching and learning activities (education) and 
their religious da'wah activities. That is why, until now, pesantren have an 
institutional culture that is thick with Islamic values.” 

On another occasion, Martin Van Bruinessen, in his book, NU, Tradisi Relasi 
Kuasa (1994), rejected the general view that Islamic boarding schools were a 
continuation of similar educational institutions in pre-Islamic times. According to 
Van Bruinessen, this assumption is not supported by evidence and there are 
strong reasons to believe that the Islamic boarding school style that existed in the 


2 Ibnu Hajar, Kyai Di Tengah Pusaran Politik, Cet. II (Jogjakarta: IRCiSoD, 2009). 

2 Syamsuar Syam, “Tradisionalisme Islam Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Islam 
di Indonesia', Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 1 June 2018, 20-30, 
https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v010.90. 

2 Greg Fealy, Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952-1967 
(Australia: Monash University, 1998). 

2? Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Cet. 1 (Jakarta: PT. 
Dian Rakyat, 2002), 3. 

28 Agiel Siradj, Pesantren Masa Depan, Cet. 1, 34-67. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 9 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


19th century was discovered in the previous century.” Thus, in Van Bruinessen's 
study and perspective, pesantren is a model of special Islamic education, its 
existence only exists and is found in the traditions of Muslim societies, not as an 
inheritance or the fruit of the involution of Buddhist culture, as explained by Nor 
Cholis Madjid above. However, even though there is a historical tug-of-war 
between Van Bruinessen and Noer Cholish Madjid regarding the first emergence 
of Islamic boarding schools in Indonesia, what is clear is that Islamic boarding 
schools are one of the cultural-historical heritages that are too classic, and indeed 
have strong values that are synonymous with Islam. 

An Islamic Boarding School has at least a kini's residence, a prayer room, 
and small rooms (dormitories) provided for the students who stay. In the book 
he wrote, Martin Van Bruinessen categorizes Salaf Islamic Boarding Schools into 
three criteria. First, the lower-level Islamic boarding schools, this Islamic 
boarding school is characterized by teaching and learning activities that are 
sufficient for learning to read as well as memorizing the Koran. Second, low-level 
Islamic boarding schools, namely Islamic boarding schools, introduce their 
students to various basic Islamic disciplines. Such as the science of figh, the 
science of faith, the practice of Sufi, to the introduction of the grammatical basis 
of Arabic such as Nahwu and Sharraf. The third, a high-level Islamic boarding 
school that is fairly advanced. In the teaching process carried out by Islamic 
boarding schools, this third category actually has similarities with the second, it's 
just that for this third level, learning is done more on development and 
deepening, like Usul Figh.”” However, even though in reality traditional Islamic 
boarding schools have levels, the identity of the Islamic boarding school 
intellectual tradition is still returned to three series of religious disciplines, which 
consist of jurisprudence based on the Shafi'i school of thought, creed based on the 
Asy'ari school of thought, and Sufi practices based on Islamic teachings. the 
works of Imam al-Ghazali. 

It's just that, along with the cycle of social change that is so fast and 
dynamic, it cannot be seen, that a new social phenomenon emerged in the world 
of Islamic boarding schools, where many Islamic boarding schools emerged with 
different characters. MH Said Abdullah in his book, entitled, Pesantren Jati Diri 
dan Pencerahan Masyarakat (2007), states that the pattern of Islamic boarding 
schools today can be mapped into three (3) patterns, namely traditional Islamic 
boarding schools, modern Islamic boarding schools, and Islamic boarding 
schools that combine the two. In general, modern Islamic boarding schools can be 


29 Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, 15. 
2 Martin van Bruinessen, Indonesian Muslims and Their Place in the Larger World of 
Islam', 1 January 2011. 


10 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


seen from a collective leadership pattern, and a modern-based curriculum. such 
as lessons based on Arabic and English, the class system is no longer bandongan, 
and the yellow book is not taught or is not the main teaching. Modern Islamic 
boarding schools can be further divided into modern, modern plus modification, 
and modern traditionalist. What is interesting about this type of pesantren is the 
growth of people's businesses and production. Ranging from livestock, and trade 
to educational businesses.' 

Meanmwhile, traditional pesantren have main pillars such as kyai, santri, 
pondok, and mosgue. In the context of Islamic boarding schools like this, a kyai 
becomes a central figure in the pesantren. His influence is strong, not in terms of 
mastery of knowledge (religious knowledge), but also the influence of his 
charisma. The focus of scientific activities in pesantren like this is the 
strengthening of religious teachings. For this reason, the students are reguired to 
master the yellow books (kitab kuning). To this extent, Islamic boarding school's 
identification with the study of the classical (yellow) book is a form of their 
traditionalist character, they do this as an effort to preserve the treasures of 
Islamic knowledge inherited by the pious Salafist Ulama. Similar to Nahdlatul 
Ulama' (NU), traditional Islamic boarding schools have a tendency to uphold 
previous Islamic values, whether in the form of thoughts or customs that have 
been practiced by classical ulama before. 


Islamic Boarding School as a Miniature (Islamic) NU in Indonesia 

All of the Islamic boarding school traditions mentioned above, all have 
similarities with the traditions within the Nahdlatul Ulama' (NU). This indicates 
how Nahdlatul Ulama' (NU) has guite a large influence on the existence of 
pesantren, both in terms of values, culture, customs, and the social norms built 
within them. Because of the social basis of adherents of traditional Islam, 
Nahdlatul Ulama' (NU) was born from Islamic boarding schools which 
incidentally grew from the countryside.” So some circles—modernists—say that 
Nahdlatul Ulama's social base is rural communities and Islamic boarding schools 
are the center. 

The attachment of the pesantren community's socio-culture to NU's 
values places them as one of the social institutions that are often cautious and 
indifferent to social change. In fact, it is not uncommon for fanatical attitudes to 
emerge. In reality, fanaticism ultimately makes Islamic boarding schools trapped 


1 Said Abdullah. Pesantren, Jati Diri dan Pencerahan, 13. 
2 Yanwar Pribadi, “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kyai 
as the Core of Santri Culture', Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies: Vol 51, No 1 (2013)DO - 
10.14421/Ajis.2013.511.1-32 51, no. 1 (15 June 2013), 
https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/151. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 11 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


in a normative culture. It is difficult to find traditional Islamic boarding schools 
that are dynamic and responsive to changes and social developments that exist 
outside them. In fact, every time religious discourses that develop at the 
contemporary level appear, they are suspected of being discourses that can 
threaten religious originality. In fact, it is often considered a form of 'deviation' 
that absolutely must be rejected and avoided. This kind of view is often found, 
especially when it relates to religious organizations that have the opposite spirit, 
such as the modernist Islamic movement, Muhammadiyah.” 

Islamic boarding schools are identical with the study of classic (yellow) 
books, which is a form of their traditionalist character. Similar to NU, Islamic 
boarding schools have a tendency to uphold previous Islamic values, whether in 
the form of thoughts or customs that have been practiced by classical scholars in 
the past." This tendency can be seen through the construction of Islamic 
boarding school values which contain patriarchal values. Apart from that, other 
Characteristics can be seen from the Islamic boarding school's cultural 
construction which firmly adheres to customs and traditions. For example, 
reguiring students to read prayers every Friday night, read agaid 50 (readings 
about the attributes that are obligatory and impossible for Allah), and yasinan 
every Friday night. Likewise with the slametan tradition, what is meant by the 
slametan tradition here is an event of eating to pray for people, both at the time 
of death and afterward, such as slametans three days, seven days, forty days, 
annually, or thousands of days after death.” 


Apart from the analysis and description above, the strong emotional bond 
between the pesantren and the NU Islamic organization cannot be denied 
anymore. Thus, because historically these two traditional institutions were 
established and great through the contribution and big role of KH. H. Hasyim 
Ash'ari. In its history, the figure of KH. H. Hasyim Asy'ari was known to the 
general public as one of the influential ulama or kyai of his time.” Apart from 
being the caretaker or leader of the leading historic Islamic boarding school in 


38 Angga Computer, 'Runtuhnya Dikotomi Tradisionalis dan Modernis: Menilik 
Dinamika Sejarah Nahdatul Ulama dan Muhammadiayah', Jurnal Istoria 9, no. 1 (2010). 

34 Suddin Bani, “Kontribusi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional', AULADUNA 
2, no. 2 (n.d.): 10. 

3 Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, Cet. I, 23-78. 

3 Agung Syahriman and Agus Mulyana, 'Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam 
Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953), FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan 
Sejarah 8, no. 1 (23 September 2019): 15-32, https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20113, 
Sholikah Sholikah and Nurotun Mumtahanah, “Konstribusi Kebangsaan Kyai Hasyim 
Asy'ari: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia', Akademika 15, no. 1 (1 July 
2021), https://doi.org/10.30736/adk.v15i1.515. 


12 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


Indonesia, namely the Tambak Beras Jombang Islamic Boarding School, KH. H. 
Hasyim Asy'ari is also known as the main figure behind the founding and birth 
of the NU organization, which in its development evolved into the largest 
religious organization in Indonesia. Through their own religious thoughts and 
roles, pesantren and NU have grown to become big and influential as institutions 
that continue to contribute from time to time. And interestingly, even though NU 
and Islamic boarding schools are synonymous with traditionalism and classical 
religious institutions, until now both are clearly and clearly able to survive and 
firmly guard social issues in Indonesia, not only at the level of religion and 


education, but also at the national level. and even statehood. 


NU, Islamic Boarding Schools and Their Contribution in Strengthening 
Indonesia's National and State Building 

If we are honest, the history of our civilization as a nation which is naturally 
known to be diverse and pluralistic is impossible to exclude from the 
existence of charismatic and simple figures called kyai. Kyai, who in the 
popular sense we understand as Islamic religious figures, have made major 
contributions and contributions in various fundamental aspects of society. 
Not only in the socio-religious field, but also in other fundamental aspects 
related to education, economics and cultural systems. In the ranks of national 
heroes, we now know two great religious leaders, Hadratus Syekh KH. 
Hasyim Asy'ari and KH. H. Ahmad Dahlan.” Regarding these two figures, 
we all agree that both of them are barometers of Indonesian civilization. The 
terminology of a developed nation and archipelago, which is currently a 
shared noble goal, was born and developed from these two figures. From 
these two figures, two of the largest social organizations were born, 
Nahdhatul Ulama' (NU) and Muhammadiyah. Since their inception, these two 
organizations have proven to have a clear track record in their efforts to build 
civilization and maintain Indonesian national weaving. And don't forget 
either, before KH. H. Asy'ari and KH. H. Ahmad Dahlan is known to the 
public as a great and influential figure, both of whom were previously known 
as famous kyai students in Madura, namely Sheikhona Kholil Bangkalan.” 


3 Fifi Nofiaturrahmah, "Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan Di 
Indonesia', Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 3, no. 1 (24 January 2018), 
https://doi.org/10.35878/islamicreview.v3i1.63. 

3 Rusman H Siregar, “Kisah KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan, Dua Tokoh 
Satu Guru, SINDOnews.com, Agustus 2021, 
https://kalam.sindonews.com/read/515546/70/kisah-kh-hasyim-asyari-dan-kh-ahmad- 
dahlan-dua-tokoh-satu-guru-1629356923, Muhyiddin, “Guru Para Kyai, Syaikhona Kholil 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 13 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


Beyond that, apart from Hadratus Sheikh KH. Hasyim Asy'ari and 
KH. Ahmad Dahlan, there are also many other names, who historically have 
made a major contribution to the history of Indonesian nationality and 
civilization. At least, if we refer to data within the Directorate of Heroism, 
Pioneering, Solidarity and Social Restoration (K2KRS) of the Ministry of 
Social Affairs, there are at least eight (8) national heroes who have a personal 
background as a kyai, namely: KH Ahmad Dahlan ( 1868-1923), KH 
Samanhudi (1987-1956), KH. Agus Salim (1884—1954), KH. Zainul Arifin 
(1909-1963), KH. Mas Mansyur (1896-1915), KH. Wahid Hasyim (1914-1953), 
KH. Zainal Mustofa (1899-1944). As a big respect and acknowledgment for 
their services, we know the names above today as national heroes.” 

Likewise, when talking about democratic political issues in Indonesia, 
the existence and role of kyai cannot be underestimated. There are guite a 
number of historical records that prove how pesantren and NU have played a 
big role there. Islamic boarding schools and NU, in their capacity as Islamic 
religious institutions and manifestations of the rich culture of the archipelago, 
have colored the space of democratic discourse in Indonesia, both at the 
theoretical and practical levels. At the theoretical level, Islamic boarding 
schools and NU have contributed greatly in giving birth to a variety of 
thoughts about nationality and statehood.” Many of their great and fresh 
ideas about civil society which are oriented towards defending and 
supporting populist society have been born from them. 

From Hadratus Sheikh KH. Hasyim Asy'ari, founder of NU and leader 
of a leading Islamic boarding school in Indonesia, we now know and know 
how loving the nation and state is part of faith. Not only that, ideas about 
unity as a fundamental part of the nation and state also emerged from his big 
thoughts. According to him, the attitude of unity in society appears in two 
directions, namely national unity and religious unity. National unity is the 
formation of unity on the basis of shared descent, customs, language and 
history, as well as self-government. Religious unity is a unity that is formed 


and based on a common belief system or religion. In his view, if unity is 


Bangkalan', Republika Online, 2 February 2021, 
https://republika.co.id/share/gnwm5p366. 

3 Ciputra William, '8 Kyai Bergelar Pahlawan Nasional, Ada KH Hasyim Asyari hingga 
KH Ahmad Dahlan', KOMPAS.com, 19 January 2022, 
https://regional.kompas.com/read/2022/01/19/101200578/8-kyai-bergelar-pahlawan- 
nasional-ada-kh-hasyim-asyari-hingga-kh-ahmad. 

“0 Muhamad Mustagim, “Politik Kebangsaan Kaum Santri', Jurnal Addin 9, no. 2 (2015). 


14 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


maintained and maintained well, there is an awareness of helping each other, 
it can be a source of happiness and progress for a nation. The progress of a 
country and the prosperity or not of a nation or state is very much influenced 
by the strength or weakness of the unity within it. 

Even so, from the figure of K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur), 
general chairman of PBNU for two periods (1984-1998), we were taught to 
have a moral democracy, that there is no power and position that needs to be 
defended desperately, with which it can give birth to conflict, disagreement 
and bloodshed. Regarding the universality of humanity, perhaps all people 
agree that Gus Dur is a person or figure who has contributed greatly to it. A 
humble and simple figure, but has a very great national spirit and 
statesmanship. His thoughts about the state and nationality surpassed those 
of his time. His ideas and fresh ideas about human dignity surpassed his own 
existence, even beyond what he gave to his group. K.H. Abdurrahman Wahid 
is a charismatic cleric with a multitude of achievements, his defense of the 
people does not need to be guestioned. The meaning of democracy as a 
political system and governance system based on the principles of freedom, 
justice, and eguality, he truly upheld. According to him, without justice, 
eguality, and openness, a process and course of political leadership become 
flawed, flawed in the eyes of humans and flawed in the eyes of religion 
(God), and because of that, this kind of model and tradition of political 
leadership must be resisted and annihilated. At the practical level, his efforts 
in fighting for and upholding democratic political values can be seen clearly 
from his attitude and critical thinking towards a number of political policies 
of the Suharto regime, which at that time used military-style power tools to 
silence opposition groups, which he considered threatening and disrupting 
the way of the Order's power. just then." 

As for the practical level, the role and contribution of Islamic boarding 
schools and NU in the sector of strengthening democratic politics in 
Indonesia is evident from their involvement when they 'handed in' in 
overseeing national issues. In fact, if we want to go back a few decades, long 
before Indonesia got its independence status as it is now, the role and 
contribution of the kyai have been felt since then. Even so, when Indonesia 
was experiencing great political turmoil in 1998, which at that time was 
marked by the resignation of Suharto after 32 years in power. Several years 


4 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara 
Demokrasi (Jakarta: The Wahid Instiute, 2006). 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 15 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


later, K.H. Abdurrahman Wahid, who was the best cadre of kyai in his time, 
appeared on the national stage and was surprisingly elected as the fourth 
president.” Of course K.H. Abdurrahman Wahid is not the only figure from 
the kyai circle at this time, there are many other names who have made major 
contributions politically. In the current democratic political discourse, the real 
contribution of kyai to strengthening democratic politics in Indonesia, at the 
practical level, is reflected in KH.H. Maruf Amin, who incidentally was born 
and grew up in the Islamic boarding school environment and traditions, and 
is a core and central figure in the NU organization. 

Apart from K.H. Abdurrahman Wahid, of course there are many other 
figures or figures from Islamic boarding school circles and other NI 
organization activists who have a similar vein of social and political activism. 
Has a high commitment to upholding public values and consolidating the 
democratic political system in Indonesia. We know names such as KH Zainul 
Arifin, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Zainal Musthafa, KH Idham Chalid, 
KH Abdul Wahab Chasbullah, KH As'ad Syamsul Arifin KH Syam'un, KH 
Masykur, : KH Ahmad Dahlan (1868-1923), KH Samanhudi (1987-1956), KH. 
Agus Salim (1884—1954), KH. Zainul Arifin (1909-1963): KH. Mas Mansyur 
(1896-1915): KH. Wahid Hasyim (1914-1953), KH. Zainal Mustofa (1899-1944), 
and many more thinkers and fighters from Islamic boarding schools and NU 
activists who have dedicated their lives to the interests of the nation and state. 


CONCLUSION 

Based on the description above, there are three main points which are the 
conclusions in this study. first, Islamic boarding schools and the Nahdlatul Ulama 
(NU) organization are two traditional Islamic religious structures or institutions 
in Indonesia, which in many ways have similarities. In general, the similarities 
between the two can be found in their religious traditions which both emphasize 
traditional Islamic values, both at the level of thought such as teaching and at the 
level of practice such as worship activities or daily rituals. Apart from having 
closeness in the religious context, NU and Islamic boarding schools also have 
similarities in the context of nationality and statehood. This can be seen from the 
attitude and commitment of the two of them who have been known to be guite 
active in guarding and caring for the building of the Indonesian nation and 


statehood. Second, the real contribution of pesantren and organizations in caring 


2 Ahmad Royani, “Pesantren dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 
Indonesia, Jurnal Islam Nusantara 2, no. 1 (30 June 2018): 121, 
https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.75. 


16 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


for and maintaining the building of the Indonesian nation and state, they have 
done so far in two aspects, namely through direct thought and activism in 
practical politics. At the level of thought, we know the name KH. H. Hasyim 
Asy'ari, leader of one of the leading Islamic boarding schools in Indonesia and at 
the same time the founder of the NU organization. Through his own thoughts, 
we know and know how to love the nation and the country is part of the faith, 
maintaining and maintaining unity, both religious and national unity, is an 
absolute reguirement for obtaining happiness, developing the country, and 
gaining prosperity. As for the practical level, the real role and contribution of the 
pesantren and the organization is clearly illustrated by their direct involvement 
in the history of the struggle for Indonesian independence at that time. that the 
history of the birth, development, and formation of the nation and state of 
Indonesia to maturity as it is today cannot be separated from the existence of 
Islamic boarding schools and NU political activism. The role and major political 
contribution of NU and Islamic boarding schools have existed for a long time 
and have taken a place in national history in Indonesia, even since Indonesia has 
not yet achieved its independence as it is today. When Indonesia was under 
political pressure from colonial countries' imperialism, the kyai came to the 
surface to consolidate at the grassroots, initiate movements and command 
resistance. Even now, the role and value contribution of the kyai's political 
activism continues and continues to actively oversee the political dynamics and 


development of Indonesia, both directly and indirectly. 


REFERENCE 

A'dhom, Syamsul. 'Sistem pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Modern'. 
Jurnal Pusaka, 2015, 11. 

Alim, Zainal. “Pergeseran Orientasi Kelembagaan Pesantren di Madura dalam 
Perspektif Kyai Bangkalan”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of 
Islamic Education Studies) 4, no. 2 (2 November 2016): 249. 
https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.249-270. 

Anas, A Idhoh. “Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Pesantren'. Cendekia: 
Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan 10, no. 1 (1 June 2012): 29. 
https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.400. 

Anisaturrohmah, Yeni. "Modernisasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan 
Wawasan Keilmuan Santri Putri I Al-Amien Prenduan Sumenep 
Madura'. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2008. 

Agiel Siradj, Sa'id. Pesantren Masa Depan, Cet. I. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. 

Arifin, Zainal. 'Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri'. Al Oodiri : 
Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 6, no. 1 (13 January 2016): 1-22. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 17 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/godiri/article/view/1 
158. 

Bani, Suddin. “Kontribusi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. 
AULADUNA 2, no.2 (n.d.): 10. 

Baso, Ahmad, and Makruf Amin. Historiografi Khittah Dan Politik Nahdlatul Ulama. 
Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala, 2021. 

Bindaniji, Muhamad, and Moh Ashif Fuadi. “Post-Tradisionalisme: Membincang 
Basis Epistemologi danTransformasi Gerakan Moderasi Beragama 
Nahdlatul Ulama'. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 24, no. 1 (2022). 

Bruinessen, Martin van. “Indonesian Muslims and Their Place in the Larger 
World of Islam', 1 January 2011. 

Bruinessen, Martin van. NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa. Yogyakarta: LKiS, 1994. 

Computer, Angga. "Runtuhnya Dikotomi Tradisionalis dan Modernis: Menilik 
Dinamika Sejarah Nahdatul Ulama dan Muhammadiayah'. Jurnal Istoria 9, 
no.1 (2010). 

Fadli, Muhammad Rijal, and Ajat Sudrajat. "Keislaman dan Kebangsaan: Telaah 
Pemikiran Kh. Hasyim Asyari. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan 
Humaniora 18, no. 1 (16 June 2020): 109. 
https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433. 

fatah, Abdul, and Rohandi Rohandi. Rekonstruksi Pesantren Masa Depan Dari 
Tradisional, Modern Hingga Post Modern, Cet. I. Jakarta: Listafarika Putra, 
2001. 

Fatah Munawir, Abdul. Tradisi Orang-Orang NU, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka 
Pesantren, 2006. 

Fealy, Greg. Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952- 
1967. Australia: Monash University, 1998. 

Fealy, Greg, and Robin Bush. 'The Political Decline of Traditional Ulama in 
Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama'. Asian Journal of Social 
Science 42, no. 5 (2014): 536—60. http://www .jstor.org/stable/43495819. 

Fifi Nofiaturrahmah. “Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan Di 
Indonesia'. Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 3, no. 1 (24 
January 2018). https://doi.org/10.35878/islamicreview.v3i1.63. 

H Siregar, Rusman. 'Kisah KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan, Dua 
Tokoh Satu Guru'. SINDOnews.com, Agustus 2021. 
https://kalam.sindonews.com/read/515546/70/kisah-kh-hasyim-asyari- 
dan-kh-ahmad-dahlan-dua-tokoh-satu-guru-1629356923. 

Hajar, Ibnu. Kyai Di Tengah Pusaran Politik, Cet. II. Jogjakarta: IRCiSoD, 2009. 


18 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 01-20 


Hizbullah, Muhamad. 'Dakwah Harakah, Radikalisme, dan Tantangannya di 
Indonesia. Misykat Al-Anwar, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 29, no. 2 
(2018): 14. 

Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, Cet. I. (Jakarta: 

PT. Dian Rakyat, 2002. 

Muhammad, Nurdinah. "Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama- 

Agama'. Jurnal Substantia 15, no. 2 (2013): 13. 

Muhyiddin. “Guru Para Kyai, Syaikhona Kholil Bangkalan”. Republika Online, 2 

February 2021. https://republika.co.id/share/gnwm5p366. 

Mustagim, Muhamad. “Politik Kebangsaan Kaum Santri. Jurnal Addin 9, no. 2 

(2015). 

Nizar, Muchamad Coirun. 'Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuar'. 


Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi 1, no. 1 (1 December 2017): 63. 
https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.63-74. 

Pribadi, Yanwar. “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, 
and Kyai as the Core of Santri Culture'. Al-Jami'ah: Journal of Islamic 
Studies: Vol 51, No 1 (2013)DO - 10.14421/Ajis.2013.511.1-32 51, no. 1 (15 
June 2013). https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/151. 

Royani, Ahmad. 'Pesantren dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 
Indonesia”. Jurnal Islam Nusantara 2, no. 1 (30 June 2018): 121. 
https://doi.org/10.33852/jurnalin.v211.75. 

Sholikah, Sholikah, and Nurotun Mumtahanah. 'Konstribusi Kebangsaan Kyai 
Hasyim Asy'ari: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia'. 
Akademika 15, no. 1 (1 July 2021). https://doi.org/10.30736/adk.v15i1.515. 

Sitompul, Einar M. Nahdlatul Ulama Dan Pancasila, Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan., 1989. 

Syahriman, Agung, and Agus Mulyana. 'Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim 
dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953Y. FACTUM: Jurnal 
Sejarah dan Pendidikan Sejarah 8, no. 1 (23 September 2019): 15-32. 
https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20113. 

Syam, Syamsuar. “Tradisionalisme Islam Suatu Karakter dan Pola 
Pengembangan Islam di Indonesia'. Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi, 1 June 2018, 20-30. https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v010.90. 

Syarif, Zainuddin, Syafig A. Mughni, and Abd Hannan. “Responses of Pesantrens 
in Madura Towards the Covid-19 Pandemic'. Journal of Indonesian Islam 
15, no. 1 (1 June 2021): 47. https://doi.org/10.15642/J1IS.2021.15.1.47-74. 

Wahid, Abdurrahman. Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara 
Demokrasi. Jakarta: The Wahid Instiute, 2006. 


Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 19 


Ach. Fatayillah, Abd Hannan 


Wahid Husain, Muhammad. “Konsepsi Persatuan Kebangsaan Menurut 
Pemikiran KH. Hasyim Asyari. Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, 2021. 

William, Ciputra. “8 Kyai Bergelar Pahlawan Nasional, Ada KH Hasyim Asyari 
hingga KH Ahmad Dahlan. KOMPAS.com, 19 January 2022. 
https://regional.kompas.com/read/2022/01/19/101200578/8-kyai-bergelar- 
pahlawan-nasional-ada-kh-hasyim-asyari-hingga-kh-ahmad. 

Zainuddin, Syarif, and Abd Hanan. “Kearifan Lokal Pesantren Sebagai Bangunan 
Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura'. ISLAMICA: Jurnal Studi 
Keislaman 14, no. 2 (2020). 


20 Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National ...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in 
Strengthening Political Participation in Post- 
new Order Madura 1998-2019 


Oali Topan 


Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia 
@alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id 


@ Abdul Hakim 


Universitas Malaysia 


@iva170089@perdana.um.edu.my 


“Korespondensi: alitopan21 @mbs.uinjkt.ac.id 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim: 23 Agustus 2023 
Revisi : 28 Agustus 2023 
Diterima: 10 September 2023 
Terbit : 15 September 2023 


Kata Kunci: Tokoh 
agama lokal, kiai, 
partisipasi politik, Madura 


This research aims to conduct an in-depth study of tbe role and existence of local 
Madurese religious figures in strengtbening political participation in Madura. The 
local religious figures referred to are kiai, who are known to have a significant role 
and influence in Madura. The method used in this research is the historical method 
wbich includes four steps, namely: beuristics, source criticism, interpretation, and 
bistoriography. The results of this research show that kiai in Madura have a 
significant role and influence in strengtbening community participation in general 
elections, both at the regional and presidential elections. The role and influence of the 
kiai are obtained because the Madurese people are known to have respect and 
obedience towards the kiai. In the context of Madurese society, kiai are people mho 
have strong religious knowledge, so when Madurese chooses leaders, they tend to use 
the kiai's political attitudes and choices as role models or political references. 


Penelitian ini bertujuan melakukan kajian mendalam terhadap peran dan 
eksistensi tokoh agama lokal Madura dalam memperkuat partisipasi 
politik di Madura. Tokoh agama lokal dimaksud adalah kalangan kiai, 
yang selama ini dikenal memiliki peran dan pengaruh signifikan di 
Madura. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode sejarah yang di dalamnya mencakup empat langkah, yakni: 
heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kiai di Madura memiliki peran dan pengaruh 
signifikan memperkuat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan 
umum, baik pemilihan di level Pilkada maupun Pilpres. Peran dan 
pengaruh kiai tersebut diperoleh karena masyarakat Madura dikenal 
mempunyai sikap hormat dan patuh terhadap kiai. Dalam koteks 
masyarakat Madura, kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama yang 
mumpuni, ketika orang Madura memilih pemimpin, maka mereka 
cenderung menjadikan sikap dan pilihan politik para kiai sebagai 
panutan atau referensi politik. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 21 


Ali Topan, Abdul Halim 


INTRODUCTION 

The transition of power on May 21, 1998, from President Soeharto to B.J. Habibie 
brought major changes to the political system in Indonesia. This change can be 
seen in the political transformation from previously authoritarian to democratic. 
Since then, the process of democratization has been wide open, starting from 
changes in the centralization of the central government to regional governments, 
implementing more democratic elections, implementing a multi-party system, 
freedom of the press, and making the military organizational apparatus 
politically neutral.' 

After the collapse of the new order was replaced by the reform era, the 
political system no longer used the executive-heavy (dominant executive) and 
legislative-heavy (dominant legislature) political formats as practiced by the old 
order and the new order. The era of reform of the political system does not focus 
on or dominate any one state institution, everything is more democratic. 
Therefore, at the beginning of the reform, many political parties were established 
as a response and an indication that democracy had been opened without 
centralization and control of power. The number of political parties at that time 
was 184, of which 141 parties received approval and legal entities. However, only 
48 political parties met the reguirements to participate in the political 
contestation in the 1999 election. Continuing in the following year, the number of 
parties experienced an increase in guantity to face the 2004 election contestation. 
There were approximately 200 political parties, 50 parties as legal entities, and 24 
parties participating in the 2004 election. Unlike the 2009 election, political parties 
experienced a decrease in number compared to the general election. Previously, 
only 132 political parties and around 22 parties passed the verification.' 

Likewise, in the 2014 election, the General Elections Commission 
(KPU/Komisi Pemilihan Umum) decided as many as 46 political parties to register 
to take part in the 2014 election. Some of them are new parties, first participating 
in elections, or just changing names. 9 (nine) other parties participated in the 2009 
elections and won seats in the 2009-2014 DPR. Of the 46 parties that passed 


factual verification, only 12 political parties could take part in the 2014 election. 


1 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru (Jakarta: 
Kencana, 2019). 

? Purwoko, Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi', Jurnal Ilmu Politik 1, 
no.1 (2010), https://doi.org/10.14710/politika.1.1.2010.104-117. 

? Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia', Politica 2, no. 2 
(2011): 200, http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292. 

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia", n.d., https://www.kpu.go.id/. 


22 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


As for the 2019 election, political parties that passed verification were 14 parties 
contesting in the 2019 election.” 

The number of political parties (political parties) and the openness of the 
1999 to 2019 elections, it is proof that democracy in Indonesia has been going well 
in accordance with the law and the aspirations of the people who want 
democracy. Since then (after the New Order), democracy has provided an 
opportunity for civil society to participate in politics in Indonesia. Public 
participation in the political arena is a national policy, anyone may participate, 
regardless of social status, whether the grassroots, clerics, or kiai. 

On the basis of democracy, all levels of society and the clergy participate 
and play a role as checks and balances in the political vortex, including the kiai 
and Ulama of Madura. It is very interesting when talking about kiai Madura and 
its relation to politics. On the one hand, the kiai is the leader of the people and the 
leader of Islamic educational institutions (Pesantren), on the other hand, the kiai is 
the political elite. Meanwhile, the Madurese community's respect and reverence 
for the figure of kiai is extraordinary. These two variables, kiai, leaders of the 
people, as well as political actors, influence political stability in Madura, both in 
the election of the village head, regional election, governor election, and even the 
presidential election. This dual function becomes the scope of discussion in 
articles written by researchers. 

In fact, many studies on Madura from the aspects of anthropology, 
history, and sociology have been studied before, both researchers from the West 
(Europe), and domestic and local Madurese researchers. First, Huub de Jonge 
(1989), Handelaren en Handlangers: Ondernemerschap, Economische Ontwikkeling en 
Islam op Madura. Jonge believes that Islamic political parties in Madura have the 
most followers. The indicator is the 1955 election, the Madurese people chose the 
political party which has affiliations with large organizations with the largest 
organization in Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU).' Second, Kuntowijoyo (1980), in 
his Doctoral promotion at Columbia University, wrote “Social Change in An 
Agrarian Society: Madura, 1850-1940”, in one of the chapters, Kontowijowo 


? Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/P1.01.1-Kpt/03/Kpu/li/2018 Tentang 
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 20', n.d. 

6 Anwar Ilmar, 'Pembangunan Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari 
Teknokratis Ke Populis?', Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta 3, no. 1 
(2017): 3. 

' Huub de Jonge, Handelaren En Handlangers: Ordernemerschap, Economische Ontwikkeling En 
Islam Op Madura (Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal, Landen Volkenkunde, 1988). 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 23 


Ali Topan, Abdul Halim 


discussed kiai as village elites. The religious knowledge they have has an impact 
on the people in the villages becoming educated." Third, Zainuddin Syarif (2020), 
Religion and Politics: Constellation of Thoughts between Cultural and Structural 
Groups among Islamic Boarding School kiai in Madura. In his study, in Pamekasan 
Madura there are two contemporary Islamic mass organizations, namely FKM 
(Forum kiai Muda Madura/Forum of Young kiais of Madura) and Gesper (Gerakan 
Santri Rahmatan Lil'Alamin/Mercy to All Creation Santri and Students 
Movement). Both are Islamist movements that have recently emerged in 
Pamekasan and represent two major local religious groups, the structural NU 
and the cultural NU. NU Structural was represented by Gesper, and NU Cultural 
was represented by FKM. Not infreguently both of them are involved in religious 
and political issues, starting from the issue of Nusantara Islam and legal issues 
whether or not to choose leaders from non-Muslims.” 

What this research has in common with previous researchers is that the 
object of the research location is both in Madura and discusses kiai, religion, and 
religious traditions that are related to politics in Madura. The difference is that 
the time period determined by the researcher is from post-New Order 1998 to 
2019. Meanwhile, previous researchers, especially Kontowijoyo's study, took the 
period before Independence. Researchers kiai and Huub, do not specify a time 
period and are not a historical study. Of course, in terms of methods, it is also 
different from this research. Therefore, the aim of this research is to determine 
the role of kiai or Ulama in the political maelstrom in Madura after the New 
Order. 


Methode 

This research is a literature review using historical methods. Characteristics of 
the historical method, tracing data sources thoroughly and looking for older 
sources. Meanwhile, the aim of historical research is to reconstruct past events 
systematically, objectively, interestingly, and correctly and in accordance with 
historical facts." As for the data, this research uses two types of research data, 


namely primary data and secondary data. Primary data in research comes from 


Kontowijoyo, Social Change in An Agrarian Society: Madura, 1850-1940 (Columbia: Faculty 
of Political Science, 19980). 
Zainuddin Syarif and Abd Hannan, "Agama Dan Politik: Konstelasi Pemikiran Antara 


Ne 


Kelompok Kultural Dan Struktural Pada Kalangan Kiai Pesantren Di Madura', Jurnal 
Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 11, no. 1 (2020): 47-74., https://doi.org/: 
https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1174. 
1 (Citation) 

1 Tarjo, Metode Penelitian Sistem 3X Baca (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 
2019). 


24 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


field data, especially those obtained from observation activities carried out in a 
participatory manner. In addition, the primary data in this study is also in the 
form of interview data with informants, both key and supporting informants. As 
for secondary data, this type of data is obtained from various sources of 
literature. The sources of literature in this study are limited to several types such 
as books, journals, scientific articles, and a number of previous research results.!? 
The historical method includes four steps." First, Heuristics, the process 
of collecting sources. The primary source used in this research is the results of 
counting ballots from the KPU (Komisi Pemilihan Umum/General Election 
Commission) and utilizing contemporary online media news sources. 
Meanwhile, secondary sources in the form of books, scientific articles, and 
writings that are relevant to this research were obtained from Google Scholar, 
Sinta, and the Pamekasan district public library. Second, source criticism, by 
means of external and internal criticism. Third, is interpretation, and the final step 
is historiography, presenting data in written form from the results of the 


interpretation. 


RESULT AND DISCUSSION 
Concepts About Kiai and Politics 
Before discussing the role of kiai in the political maelstrom in Madura, the 
researcher first discusses the meaning of kiai and politics. The word kiai comes 
from the Old Javanese language “kiya-kira” which means a respected person." 
The term kiai in traditional Javanese society refers to charismatic religious figures. 
The calling of religious figures in each region in Indonesia is different, the people 
of West Java (Sunda) call them Ajengan, Tengku (Aceh), Buya (Minangkabau), 
Tuan Guru (Nusa Tenggara, South Kalimantan, East Kalimantan, and Central 
Kalimantan), Sheikh (Tapanuli ), in Madura itself it is called Keaeh.” Even though 
the pronunciation in each region is different, the substance is the same. The 
status of bearing the name kiai is an honorary title for religious figures. 
Meanwhile, what is meant by politics, seen from etymology, comes from 
the Greek word polis which means a city with city-state status." According to 


2 Handbook of Oualitative Research., Handbook of Oualitative Research. (Thousand Oaks, CA, US: 
Sage Publications, Inc, 1994). 
? Khoirul Huda, Buku Ajar Metode Penulisan Sejarah (Madiun: UNIPMA Press Universitas 


PGRI Madiun, 2021). 

#M. Syahran Jailani, “Kepemimpinan Kiai Dalam Merevitalisasi Pesantren', 2016. 

? Mansur Hidayat, "Model Komunikasi Kiai Dengan Santri Di Pesantren', Jurnal Komunikasi 
ASPIKOM 2, no. 6 (2016): 385-—95, http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.89. 

S Muhammad Muthari Ramadhani and DKK, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Widina 
Bhakti Persada Bandung, 2022). 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 25 


Ali Topan, Abdul Halim 


Miriam Budiardjo, politics is an effort to get a good life. Likewise what Yusa 
Djuyandi stated, is almost the same as Budiardjo's opinion, politics is a way to 
fight for common interests through the state, apart from that politics is part of the 
art of change and transformation in a peaceful democratic country." Simply put, 
politics is any activity that is directly related to power with the aim of influencing 
and maintaining the order of society with power." Or it could also be interpreted 
as politics to gain power." 

The two definitions above, it categorize the position of kiai as religious 
figures who involve themselves in gaining power through the state. If a kiai 
involves himself in gaining power by gathering the masses to gain support from 
the people or society, then the kiai is called a practical political actor. However, if 
kiai are involved in power with the aim of regulating the state and nation so that 
it runs in accordance with the law, as is done by members of parliament, then kiai 
is called political practitioners. However, if kiai studies, observes, and observes in 
accordance with methodological and scientific approaches, then kiai is called a 
political scientist.” 


Madurese People's Respect for Kiai 
In the dynamics of Madurese society, kiai have high social stratification, not only 
in the religious aspect but in all aspects of community life. This is in accordance 
with the Madurese saying "buppa', babbu', guruh, rato” (fathers, mothers, teachers, 
and government). This proverb reflects the hierarchy of respect the Madurese 
people have for parents, kiai, and leaders. buppa' babbu' (parents), represents the 
family, ghuruh represents the kiai, and rato represents the government or ruler.” 
The structure of buppa' and babbu' (parents) are in the first structure. 
Parents or family are the most important pillars whose dignity and honor must 


H Miriam Modiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). 

$ Abdulkadir B Nambo and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami Tentang 
Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)”, MIMBAR: Jurnal Sosial 
Pembangunan XXI, no. 2 (2005): 262—85, https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177. 

" Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). 

2 Tommy Suprapto and Widyaswara Madya, Politik Redaksi Berita: Menguak Latar Belakang 
Teks Berita Media (Jakarta: Pustaka Kaiswaran, 2010). 

' Muhammad Kosim, “Kiai Dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura), KARSA: 
Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman XII, no. 2 (2012): 149—60, 
https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139. 

2 Muhammad Affdillah, Dari Masjid Ke Panggung Politik : Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama 


Antara Komunitas Sunni Dan Syiah Di Sampang Jawa Timur (Yogyakarta: CRCS (Center for 
Religious and Cross-cultural Studies), 2016). 


26 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


be maintained.” Because there is a religio-cultural structure, it is an obligation 
recommended by religion for a person to be filial to the parents who have cared 
for and raised him.” In certain contexts, Madurese respects other people as well 
as respect their families. Vice versa, insulting others, is the same as insulting the 
whole family. Respect for others for the Madurese manifests and reflects respect 
for Buppa' Babbu' (Father and Mother).” 

The second structure is Guruh (Teacher), this title is better known as kiai 
or Ustadz. Socially in Madurese society, kiai's position is higher than other 
ordinary people, even higher than government bureaucrats and state officials. 
Because the kiai has religious knowledge and at the same time is an educator 
(teacher) who teaches religious knowledge to the people. Its existence must be 
respected, not disturbed, humiliated, let alone despised. As bad as Madurese are, 
whether they are blatir, thieves, or drunkards, they never forget the thunder 
(kiai), they still respect him. This fact indicates that the kiai cannot be separated 
from the life of the Madurese people. Because all Madurese activities reguire kiai, 
not only in the religious aspect but in other aspects. There is a tradition that is 
deeply rooted among Madurese people, when Madurese people carry out 
activities related to work, trading, farming, fishing, or other professions, they 
always involve kiai to ask for blessings and prayers, so that the work they carry 
out is in line with expectations.” 

In addition, the supporting factors for the respect of the Madurese people 
for kiai are based on the Madurese religious tradition, which is predominantly 
nahdliyin with the characteristics of NU, tahlilan, maulidan, salvation, wiridan, 
regular recitation, istighosah, and other religious traditions. All of these activities 
reguire the kiai to lead the traditional religious events carried out by the 


2 ST Kamilah and Oksiana Jatiningsih, “Sosok Kiai Dalam Konstruksi Intelektual Muda 
Bangkalan, Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 5, no. 3 (2017): 735—48, 
https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n03.p 625p. 

4 Moh Hefni, “Bhuppa' Bhabhu' Ghuru Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang 
Hierarkhi Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura)', KARSA XI, no. 1 (2007). 

2 Sukron Romadhon, “Kiai Bagi Orang Madura: Proceedings of 4th International 
Conference on Islamic Studies (ICONIS)', November 18, 2020, IAIN Madura, Pamekasan, 
East Java, Indonesia, 2020. 

?6 Ali Topan, “Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) Terhadap Dinamika Politik 
Keagamaan Di Pamekasan Madura”, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu- 
Ilmu Sosial 4, no. 1 (2022): 94, https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 27 


Ali Topan, Abdul Halim 


Madurese community. So, the Madurese people's respect for kiai has a coherent 
line of obedience in carrying out religious teachings and religious traditions.” 

The final structure of the Madurese proverbial hierarchy is Ratoh 
(government/ruler). Madurese people respect the government which has been 
legally elected by the people through general elections and through a process of 
written agreement between political parties or a combination of political parties 
to create a permanent coalition to create government effectiveness. Historically, 
the Madurese people's love and nationalism for the Republic of Indonesia 
(NKRI/Unitary State of the Republic of Indonesia) cannot be doubted. The proof 
is that the sacrifices of the Madurese people in defending Indonesia's 
independence were not only material, they also risked their lives. When the 
Linggarjati agreement failed, Madura was declared in danger of war against the 
Dutch colonialists who wanted to regain control of the Madurese region. Seeing 
Dutch colonial troops arriving in the western part of Madura (Bangkalan) on 
August 4, 1947, the Madurese fighters immediately fought back against the 
Dutch troops. So a battle broke out between the Madurese fighters and the Dutch 
army. Due to this battle, Lieutenant Kaffa and Corporal R.P Achmad died in 
order to defend the Republic of Indonesia. 


Kiai and His Role in Strengthening Democratic Political Participation in 
Madura 
In a community or social group, there must be one actor who plays a role and 
influences the other members. In Islam, kiai as actors play a role in regulating 
people's lives from all aspects, religious, social, and even political.” The inclusion 
of the kiai in the dynamics of social life, including politics, often determines 
constituents' interest in the choices made by the kiai. This cannot be separated 
from the character of the kiai who is a role model for many people and has 
excellent religious knowledge and charisma. Moreover, the Madurese people are 
known for their high respect for kiai. So it is very easy for kiai to influence and 
mobilize society in politics in Madura. However, there is a note in this study, not 
all Madurese kiai are involved in politics, there are also closed Madura kiai who 
don't want to know about politics. 

The role of kiai Madura is not only as a political observer, but also 
involving himself in the vortex of practical politics and becoming a political 


practitioner, in order to gain power and become a leader in government, and can 


4 H. Muhammad Samsuddin, History Of Madura: Sejarah, Budaya Dan Ajaran Luhur 
Masyarakat Madura (Yogyakarta: Araska, 2019). 

2 Tim UGM Press, Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, Dan 
Isu Kontemporer (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022). 


28 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


be part of formulating regulations for the benefit of the people in accordance 
with the law. The proof is that four districts in Madura (Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan, Sumenep) were once led by a religious figure (kiai) to become a 
regional leader (Regent). Bangkalan Regency, the 2013-2018 period was led by 
the kiai clan, K. Makmun Ibnu Fuad. The son of the previous regent, KH. R. Fuad 
Amin Imron, 2003-2008 and 2008-2013. Likewise for Sampang, the 2013-2018 
period was led by KH. Fannan Hasib. In Pamekasan it is more or less the same, 
H. Baddrut Tamam 2018-2023, the previous regent Kholilurrahman also has the 
kiai breed. Moreover, the eastern tip of Madura (Sumenep), was once led by a 
very influential kiai for the 2010-2015 period, namely KH. A. Busyro Karim.” 

According to Abdul Wahid Hasyim, the aim of the kiai was to be involved 
in practical politics, during a scientific oration for the inauguration of a professor 
at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, he said that there 
were three factors behind the involvement of the kiai on the political, religious, 
economic and socio-cultural stage. First, religion, kiai's involvement in practical 
politics is interpreted as the caliph's service in open earth for the benefit of the 
people to obtain ajust, prosperous, and prosperous life. Second, economically, kiai 
are encouraged to strengthen and fight for the economy of people who are still 
marginalized. Third, socio-cultural, grounding, and institutionalizing the 
ideology of ahlussunnah wal-jamaah.” 

From the three factors above, the contextualization of Madura from a 
religious perspective, the kiai has a dual function of serving the people in the 
religious realm, on the other hand serving the people is general, formal, and 
structural. In the economic realm, in this context, kiai is reguired to have the 
capacity as a formal leader in government to advocate or defend the people's 
economy which is still far from prosperous through the hands of the power they 
have. Here there must be reciprocity, the kiai as a formal leader is chosen by the 
people as a representative, considered to understand religion, can be trusted, and 
is trustworthy, so the kiai must act according to the wishes of the person 
represented. Likewise in the socio-cultural context, the Madurese community is 
predominantly Muslim and has the Nahdlatul Ulama (NU) organization with the 


ahlussunnah wal-jamaah wing. The kiai's job is to maintain the religious traditions 


2? Zainuddin Syarif, “Pergeseran Perilaku Politik Kiai Dan Santri Di Pamekasan Madura', 
Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (2016): 293-311, http://dx.doi.org/10.21154/al- 
tahrir.v16i2.500. 

3 Abdul Wahid Hasyim, “Orasi Profesor Abdul Wahid Hasyim: Ini Latar Belakang 
Keterlibatan Politik Kiai', Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 
https://www.uinjkt.ac.id/orasi-profesor-abdul-wahid-hasyim-ini-latar-belakang- 
keterlibatan-politik-kiai/. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 29 


Ali Topan, Abdul Halim 


that already exist in Madura with the characteristics of NU, tahlilan, sholawatan, 
and maulidan. Madurese people are fanatical about religious sects and religious 
organizations, other than NU, which are considered wrong. Sometimes 
Madurese people, when asked about religion, simultaneously answer NU, not 
Islam. This indicates that the NU organization and its religious traditions have 
become flesh and blood of the Madurese people." 

Apart from being practical political actors, the role of kiai in Madura 
determines victory in the regional elections, gubernatorial elections, and 
presidential elections. In the election of regional elections (Pilkada), as said above, 
the kiai went directly to become a candidate for the regional elections in Madura 
and at the same time asked for support from the community through other kiai, 
especially kiai who had Islamic boarding schools, because kiai had Islamic 
educational institutions (pesantren/Islamic boarding schools)) is more influential 
than kiai Langgar, kiai who only teaches the Koran in Langgar. So it is not 
uncommon for a kiai or someone who is not a kiai when running for leadership in 
the government to conduct a political safari to the kiai of a pesantren to ask for 
blessings and prayers, and no less important to ask for support. 

The role of the Madurese kiai not only influences the regional elections, it 
also influences the East Java (East Java) gubernatorial elections. Hundreds of 
Madura kiai supported the pair Khofifah Indar Parawansa and Emil Elestianto 
Dardak in the 2018 East Java Governor election. The support was in the form of a 
fatwa and was signed directly by all pesantren administrators in Madura at 
ma'had At-Taroggi, Sampang. Support for Khofifah-Emil was read directly by 
the deputy chairman of the East Java PWNU (Pimpinan Wilayah Nahdlatul 
Ulama/Nadlatul Ulama Regional Management). In this fatwa, fardu ain for the 
people of East Java chose Khofifah-Emil. This is because the Khofifah-Emil 
couple is considered capable of making East Java developed, just, and 
prosperous. 

Evidently, with the support of the 2018 East Java Pilgub Madura Ulama 
for the Khofifah-Emil pair, from the four districts in Madura, almost the majority 
chose the pair Khofifah Indar Parawansa and Emil Elestianto Dardak. Sumenep 
received 248,074 votes, and Ipul-Puti received 240,683 votes.” Pamekasan 
Khofifah-Emil won by a landslide with a total of 343,494 votes, and Ipul-Puti 


# Republika, “Ratusan Kiai Di Madura Dukung Khofifah-Emil, 2018, 
https://news.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/05/19/p8z86a428-ratusan-kiai-di- 
madura-dukung-khofifahemil? 

2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, 'No Title, n.d., https://kab- 
sumenep.kpu.go.id/. 


30 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


received 146,684 votes.” Central Madura (Sampang), Khofifah-Emil got 339,222 
votes, and candidate pair number two Ipul-Puti got 312,331 votes." Of the four 
districts in Madura, the Khofifah-Emil pair only lost in Bangkalan Regency with 
a total of 261,467, while their political opponent Ipul-Pati received 271,088 votes.” 

There were four factors behind the victory of Khofifah Indar Parawansa 
and Emil Elestianto Dardak over their political rivals Saifullah Yusuf and Puti 
Guntur Soekarno, the 2018 East Java Pilgub, namely, Islamic boarding school 
politics, work programs, support for political parties, and support for Muslims.” 
First, the existence of pesantren, pesantren are traditional Islamic educational 
institutions managed by kiai. In the political arena, kiai who have Islamic 
boarding schools are far more influential than kiai who do not have Islamic 
boarding schools. Islamic boarding schools are known as the Nahdlatul Ulama 
(NU) tradition." Apart from being known as NU, Madura is also known as the 
Island of a Thousand Islamic Boarding Schools affiliated with NU. Meanwhile, 
Khofifah as head of the East Java NU Muslimat, it is only natural that Madurese 
chose Khofifah, because there are organizational similarities. Khofifah uses the 
NU Muslimat organization as her political power. The NU Muslimat network is 
deeply rooted in East Java, including Madura, which became Khofifah's main 
capital in winning the 2018 East Java gubernatorial election." 

Second, work programs, several of Khofifah's work programs reduce 
poverty rates in East Java, including Madura, and health services. Khofifah hopes 
to expand the provincial government's hospital in Pamekasan from type C to 
type B. With this aim, Madurese people can get fast health, both gualitatively and 
guantitatively. In the field of education services, the Khofifah-Emil initiative of 


3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, 'No Title', n.d., https://kab- 
pamekasan.kpu.go.id/. 

4 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, 'No Title, n.d., https://kab- 
sampang.kpu.go.id/. 

3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, “No Title”, n.d., https://kab- 
bangkalan.kpu.go.id/. 

2 Ahmad Bahrul Anshori, “The Political Strategy of Pesantren in the 2018 East Java 
Governor Election: Case Study of the Victory of the Candidate Pair of Khofifah-Emil on 
the Madura Island of East Java', n.d. 

1 Ferry Muham m adsyah Siregar and Saidin Ern as, “Dam Pak Keterlibatan Pesan Tren 
Dalam Po Litik: Studi Kasus Pesan Tren Di Yo Gyakarta', Kontekstualita 25, no. 2 (2010): 
208. 

5 Silkania Swarizona and DKK, Jaringan Penggunaan Politik Muslimat NU Sebagai Tim Sukses 
Pasangan Khofifah Indar Parawansa Dan Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa 
Timur Tahun 2018 - Pemanfaatan Jaringan Politik Muslimat NU Sebagai Tim Sukses Calon 
Khofifah Indar Parawa (Universitas Indonesia Library, 21AD). 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 31 


Ali Topan, Abdul Halim 


21-700 GTT (Non-Permanent Teachers) teachers who are still non-permanent 
employees (PTT) in East Java including Madura from four districts will receive 
assistance from the APBD of East Java Province. Likewise, Khofifah's poverty 
alleviation work program intervenes in poor families over 70 years old through 
the Family Hope Program (PKH/Program Keluarga Harapan).” 

Third, political party support, the Khofifah-Emil pair is supported by a 
coalition of Democratic parties, Golkar party, Nasdem party, Hanura party, PKPI 
party (non-parliamentary, and PPP party." Of all the political parties that 
support Khofifah-Emil's candidacy in the 2018 East Java gubernatorial election, 
The most influential party in Madura is the PPP party. We know that the United 
Development Party (PPP), whose symbol is the Kaaba, Madurese is fanatical 
about religious symbols."' This image of the Kaaba contributes to the interest of 
the Madurese people in choosing the Khofifah-Emil gubernatorial election. East 
Java 2018. Fourth, is the support of Muslims, and the last factor is related to the 
first factor, namely kiai, Islamic boarding schools, and religious organizations. 
The support of Muslims in Madura for Khofifah-Emil can be seen from Madurese 
political actors, almost all kiai in Madura have an NU religious organization, with 
the characteristics of a pesantren, as well as all Madurese who are majority 
Muslims and belong to NU organizations.” Meanwhile, Khofifah is part of the 
Nahdliyin community which is very well known in East Java. 

Kiai Madura's political power is not only in the Pilbup and Pilgub, it has 
an influence on the Presidential Election (Pilpres). In 2014, Madurese Ulama 
supported the presidential candidate pair Prabowo Subianto and Hatta Rajasa, 
against Joko Widodo and M. Jusuf Kalla. Factors in Prabowo Subianto's victory 
in the 2014 Presidential Election in Madura. First, the influence of religious 
figures (Ulama or kiai) supports Prabowo. This support was conveyed during 
Istighosah at one of the ma'hads, in Pamekasan, Madura, East Java. Second, 
Prabowo has a firm nature. Prabowo's disposition or character is in accordance 


with the character of the Madurese people. Third, the support of the Habaibs for 


? Indonesia sekretariat Kabinet Republik, “Inilah Pragram 99 Hari Pertama Khofifah 
Sebagai Gubernur Jatim 2019-2024, Indonesia sekretariat Kabinet Republik, n.d. 

4? Dinas Kominfo Provensi Jawa Timur, “Pasangan Khofifah - Emil Resmi Daftar Pilgub 
Jatim 2018 Ke KPU", 2018, https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pasangan- 
khofifah-emil-resmi-daftar-pilgub-jatim-2018-ke-kpu. 

#! Abd Hannan and Kudrat Abdillah, 'Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi 
Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan Dan Keagamaan Kiai Dalam Dinamika Sosio- 
Kultural Masyarakat, Sosiologi Budaya 16, no. 1 (2019), 
http://dx.doi.org/10.24014/sb.v16i1.7037. 

" Samsuddin, History Of Madura: Sejarah, Budaya Dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura. 


32 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


Prabowo influenced the people of Madura, so that Prabowo won the dominant 
vote in the 2014 Madura Presidential Election." 

Prabowo's victory in Madura continued in the 2019 presidential election. 
One of the reasons for Prabowo's victory was the same as in the 2014 presidential 
election, namely obtaining the blessing and support of kiai and Ulama in Madura. 
The Madurese in making political choices or electing government leaders 
depends on what the kiai says. Apart from the kiai factor, the issue of religion in 
the 2019 presidential election determined Prabowo's victory in Madura." Many 
on social media present religious issues that doubt one of the candidate pairs 
about their Islam.” Meanwhile, for the Madurese, religion is taboo or something 
that is non-negotiable. And religion for the Madurese as a membership identity, 
if there is a Madurese who is not Muslim, then his membership as a Madurese 
automatically disappears." 


The 2024 Presidential Election Learns from the History of the 2014-2019 
Presidential Election in Madura 

The upcoming 2024 general election for President and Vice President will be 
fierce, because one of the 2014-2019 candidates will be a candidate again in the 
2024 Presidential Election which will be held on 14 February 2024." So far, there 
are three names that have been confirmed as presidential candidates. The first 
came from an old fighter in the 2014-2019 presidential election, Prabowo 
Subianto, a party supporting Gerindra with 78 seats, Golkar with 85 seats, PAN 
with 44 seats, PKB with 58 seats and was supported by parties outside the PBB 
parliament." 
Governor of DKI Jakarta 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan, the party that 
supports Nasdem 59 seats, PKS 50 seats, and Democrats 54 seats, and Parati 


The two presidential candidates for 2024 come from the former 


43 


Liputan6, “Didukung Kiai Se-Madura, Prabowo Yakin Menang Pilpres, n.d., 
https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2068108/didukung-kiai-se-madura- 
prabowo-yakin-menang-pilpres. 

4 Nur Elya Anggraini, Mereka Yang Rentan & Butuh Pengakuan: Potrit Pemilu Di Madura Dan 
Masyarakat Adat Di Jawa Timur (Media Sahabat Cendekia: surabaya, 2019). 

# Latief Wijaya, Mencari Madura (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2013). 

Muhammad Kosim, 'Kiai dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)”, KARSA 
XII, no. 2 (2007): 162, https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139. 

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia'. 

#8 CNN Indonesia, “Daftar Partai Pendukung Prabowo Capres 2024, 2023, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230814081740-617-985668/daftar-partai- 
pendukung-prabowo-capres-2024. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 33 


Ali Topan, Abdul Halim 


Umat. The last one is Ganjar Pranowo, a party that supports PDIP with 128 seats, 
PPP with 19 seats, Hanura, and the Perindo party.” 

Interestingly, the 2014-2019 presidential election in Madura has always 
been won by Prabowo, the upcoming 2024 presidential candidate. Prabowo's 
victory in the 2014-2019 Madura Presidential Election, as stated by the researcher 
above, received support from Madurese kiai and Ulama, and there are similarities 
in character with the Madurese, namely Prabowo's assertiveness represents the 
character of the Madurese who are known for their firm nature and never give 
up. With firmness and never giving up, Prabowo, despite losing twice in the 2014 
presidential election against Joko Widodo and losing again in 2019 to the same 
enemy, Prabowo is determined to nominate again as President in 2024 through 
general elections. 

Meanwhile, Anies Baswedan, Prabowo's political opponent in the 
upcoming 2024 presidential election, also has the same identity as the Madurese 
people, who are religious in carrying out the teachings of Islam. We know that 
Anies Baswedan is descended from an Islamic figure who fought for Indonesian 
independence, A.R, Baswedan, of Arab descent." A.R Baswedan was the first 
diplomat to succeed in obtaining de facto recognition of Indonesia's 
independence from Egypt. From lineage, Anies Baswedan already has the blood 
of a leader and fighter. Therefore, Anies Baswedan led the Capital City of Jakarta 
from 2017-2022. 

On the other hand, the presidential candidate from the PDIP party, 
Ganjar Pranowo, does not have the same characteristics as Madurese. However, 
the Madurese people can see Ganjar Pranowo's performance during his time as 
the number one person in Central Java (Governor of Central Java). Ganjar's 
achievements as Governor of Central Java are one of the only public services and 
guality of government, so far Central Java has 28 MPPs (Public Service Malls). In 
terms of government guality, to prevent acts of corruption, collusion, and 
hypocrisy in Central Java from the provincial, city, and district levels, then treat 


e-governance.” 


8 CNBC, 'Koalisi Terkini — Partai Pendukung Capres  2024', 2023, 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230814121940-16-462713/koalisi-terkini-partai- 
pendukung-capres-2024. 

? Inews.id, “Silsilah Keluarga Baswedan, Buyut Moyang Anies Baswedan Ternyata Kaya 
Raya: Ini Warisannya', 2022, https://www.inews.id/news/nasional/silsilah-keluarga- 
baswedan-buyut-moyang-anies-baswedan-ternyata-kaya-raya-ini-warisannya/2. 

s1 Berita Satu, Ini Sederet Prestasi Dan Terobosan Ganjar Pranowo Di Jawa Tengah', n.d., 
https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1039901/ini-sederet-prestasi-dan- 


terobosan-ganjar-pranowo-di-jawa-tengah. 


34 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


Likewise, Anies Baswedan has the potential to win in the 2024 Madura 
Presidential Election. The indicators are, the symbol of Islam, is religious and 
there is starting to support from ulama or kiai in Madura. So far, four charismatic 
and influential ulama figures in Madura have supported Anies' candidacy for 
President, namely KH Abdullah Khon Thabroni (Bangkalan), KH Faurok Alawy 
(Sampang), KH Ali Karrar Sinhaji (Pamekasan) and KH Jurjis Muzzammil 
(Sumenep).” Reporting from Bharawa Online (2023), a line of ulama, kiai, and 
Koran teachers in Madura declared their support for Anies Baswedan at the 
Monument on Jalan Trunojoyo Sampang.” The support of Madurese ulama or kiai 
for Anies Baswedan in the 2024 presidential election allows Anies to have a big 
chance of winning in Madura. Moreover, politics is dynamic, initially the ulama 
and kiai Madura supported Prabowo in the 2014-2019 presidential election and 
switched their direction to support Anies in the 2024 presidential election, the 
impact of Prabowo's joining the cabinet of Indonesia Maju. 

Itis possible that the presidential election in Madura 2024 will be won by 
Ganjar Pranowo, even though the PDIP party supporting Ganjar has never been 
the dominant voice during the presidential election. The proof is that Joko 
Widodo from 2014-2019 always lost in Madura. However, once again politics is 
dynamic, especially in the modern era, everything can be accessed and searched. 
The Madurese can see the progress of Central Java Province from all aspects, the 
result of Ganjar Pranowo's hard work during his five years as leader of Central 
Java. This indicator allows Ganjar Pranowo to have a chance of winning the 


upcoming 2024 Madura presidential election. 


CONCLUSION 

From the explanation above, it can be concluded that the role of the kiai in the 
political vortex in Madura after the 1998-2019 New Order played a role as an 
actor in winning elections, both in the regional elections (Pilkada/Pemilihan kepala 
daerah) and the presidential election (Pilpres/pemilihan presiden). Not only that, 
kiai plays a role as a practical political actor. The proof is that four regencies in 
Madura were once led by a descendant of a charismatic kiai and had a great 
influence on Madurese society. The rich factor plays a role and is influential in 
politics in Madura because the Madurese people respect the kiai so highly and are 


? Kba News, “Empat Ulama Kharismatis Madura Deklarasikan Dukungan Kepada Anies 
Baswedan, 2013, https://kbanews.com/hot-news/empat-ulama-kharismatis-madura- 
deklarasikan-dukungan-kepada-anies-baswedan/. 

? Bhirawa Online, “Ulama Dan Kiai Madura Deklarasikan Dukungan Anies Baswedan Jadi 
Presiden  2024', 2023,  https://www.harianbhirawa.co.id/ulama-dan-kiai-madura- 


deklarasikan-dukungan-anies-baswedan-jadi-presiden-2024/. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 35 


Ali Topan, Abdul Halim 


believed to be people who understand religion, so all kinds of problems in the 
Madurese always ask for the kiai's direction, including the issue of political 
choices. kiai as religious figures are always present in every community problem 
that comes into contact with political activities. The involvement of the kiai in the 
political arena is to fight for the rights of the people who have not been realized 
and to ground the religious tradition of Ahlassunnah wal jamaah in Madura which 
is affiliated with the Nahdlatul Ulama (NU) organization with the characteristics 
of religious traditions, maulidan, tahlilan, and sholawatan. 


REFERENCE 

Afdillah, Muhammad. Dari Masjid Ke Panggung Politik: Melacak Akar-Akar 
Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni Dan Syiah Di Sampang 
Jawa Timur. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural 
Studies), 2016. 

Anggraini, Nur Elya. Mereka Yang Rentan & Butuh Pengakuan: Potrit Pemilu Di 
Madura Dan Masyarakat Adat Di Jawa Timur. Media Sahabat Cendekia: 
surabaya, 2019. 

Anshori, Ahmad Bahrul. “The Political Strategy of Pesantren in the 2018 East Java 
Governor Election: Case Study of the Victory of the Candidate Pair of 
Khofifah-Emil on the Madura Island of East Java', n.d. 

Bangkalan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. 'No Title', n.d. https://kab- 
bangkalan.kpu.go.id/. 

CNBC. 'Koalisi Terkini Part Pendukung Capres 2024, 2023. 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230814121940-16- 
462713/koalisi-terkini-partai-pendukung-capres-2024. 

CNN Indonesia. 'Daftar Partai Pendukung Prabowo Capres 2024', 2023. 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230814081740-617- 
985668/daftar-partai-pendukung-prabowo-capres-2024. 

Djuyandi, Yusa. Pengantar Ilmu Politik. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017. 

Handbook of Oualitative Research. Handbook of Oualitative Research. Thousand 
Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 1994. 

Hannan, Abd, and Kudrat Abdillah. “Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan 
Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan Dan Keagamaan 
Kiai Dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat '. Sosiologi Budaya 16, 
no. 1 (2019). http://dx.doi.org/10.24014/sb.v16i1.7037. 

Hasyim, Abdul Wahid. 'Orasi Profesor Abdul Wahid Hasyim: Ini Latar Belakang 
Keterlibatan Politik Kiai'. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2022.  https://www.uinjkt.ac.id/orasi-profesor-abdul-wahid- 
hasyim-ini-latar-belakang-keterlibatan-politik-kiai/. 


36 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


Hefni, Moh. 'Bhuppa' Bhabhu' Ghuru Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis 
Tentang Hierarkhi Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura). 
KARSA XI, no. 1 (2007). 

Hidayat, Mansur. 'Model Komunikasi Kiai Dengan Santri Di Pesantren'. Jurnal 
Komunikasi ASPIKOM 2) no. 6 (2016): 385—95. 
http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.89. 

Huda, Khoirul. Buku Ajar Metode Penulisan Sejarah. Madiun: UNIPMA Press 
Universitas PGRI Madiun, 2021. 

Ilmar, Anwar. 'Pembangunan Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde 
Baru: Dari Teknokratis Ke Populis?' Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik 
FISIP UTA'45 Jakarta 3, no. 1 (2017): 3. 

Inews.id. Silsilah Keluarga Baswedan, Buyut Moyang Anies Baswedan Ternyata 
Kaya Raya: Ini Warisannya', 2022. 
https://www.inews.id/news/nasional/silsilah-keluarga-baswedan-buyut- 
moyang-anies-baswedan-ternyata-kaya-raya-ini-warisannya/2. 

Jailani, M. Syahran. “Kepemimpinan Kiai Dalam Merevitalisasi Pesantren', 2016. 

Jonge, Huub de. Handelaren En Handlangers: Ordernemerschap, Economische 
Ontwikkeling En Islam Op Madura. Leiden: Koninklijk Instituut Voor 
Taal, Landen Volkenkunde, 1988. 

Kamilah, ST, and Oksiana Jatiningsih. “Sosok Kiai Dalam Konstruksi Intelektual 
Muda Bangkalan'. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 5, no. 3 (2017): 
735—48. https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n03.p”o25p. 

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/P1.01.1-Kpt/03/Kpu/1i/2018 
Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 20”, n.d. 

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia', n.d. https://www.kpu.go.id/. 

Kontowijoyo. Social Change in An Agrarian Society: Madura, 1850-1940. 
Columbia: Faculty of Political Science, 19980. 

Kosim, Muhammad. “Kiai Dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura). 
KARSA XII, no. 2 (2007): 162. https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139. 

———. Kiai Dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura). KARSA: 
Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman XII, no. 2 (2012): 149—60. 
https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139. 

Liputan6. 'Didukung Kiai Se-Madura, Prabowo Yakin Menang Pilpres', n.d. 
https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2068108/didukung-kiai- 
se-madura-prabowo-yakin-menang-pilpres. 

Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde 
Baru. Jakarta: Kencana, 2019. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 37 


Ali Topan, Abdul Halim 


Modiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2007. 

Nambo, Abdulkadir B, and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. 'Memahami 
Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). 
MIMBAR: Jurnal Sosial Pembangunan XXI, no. 2 (2005): 262-85. 
https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177. 

News, Kba. “Empat Ulama Kharismatis Madura Deklarasikan Dukungan Kepada 
Anies Baswedan', 2013. https://kbanews.com/hot-news/empat-ulama- 
kharismatis-madura-deklarasikan-dukungan-kepada-anies-baswedan). 

Online, Bhirawa. “Ulama Dan Kiai Madura Deklarasikan Dukungan Anies 
Baswedan Jadi Presiden 2024, 2023. 
https://www.harianbhirawa.co.id/ulama-dan-kiai-madura-deklarasikan- 
dukungan-anies-baswedan-jadi-presiden-2024/. 

Pamekasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. 'No Title”, n.d. 
https://kab-pamekasan.kpu.go.id/. 

Press, Tim UGM. Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, 
Pendekatan, Dan Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2022. 

Purwoko. 'Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi'. Jurnal 
Ilmu Politik 1, no. 1 (2010). https://doi.org/10.14710/politika.1.1.2010.104- 
117, 

Ramadhani, Muhammad Muthari, and DKK. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: 
Widina Bhakti Persada Bandung, 2022. 

Republik, Indonesia sekretariat Kabinet. “Inilah Pragram 99 Hari Pertama 
Khofifah Sebagai Gubernur Jatim 2019-2024. Indonesia sekretariat 
Kabinet Republik, n.d. 

Republika. “Ratusan Kiai Di Madura Dukung Khofifah-Emil', 2018. 
https://news.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/05/19/p8z86a428- 
ratusan-kiai-di-madura-dukung-khofifahemil? 

Romadhon, Sukron. “Kiai Bagi Orang Madura: Proceedings of 4th International 
Conference on Islamic Studies (ICONIS)Y. November 18, 2020, IAIN 
Madura, pamekasan, east java, indonesia, 2020. 

romli, lili. “reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia'. Politica 2, 
no. 2 (2011): 200. http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292. 

Sampang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. 'No Title', n.d. https://kab- 
sampang.kpu.go.id/. 

Samsuddin, H. Muhammad. History Of Madura: Sejarah, Budaya Dan Ajaran 
Luhur Masyarakat Madura. Yogyakarta: Araska, 2019. 


38 The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 21-40 


Satu, Berita. “Ini Sederet Prestasi Dan Terobosan Ganjar Pranowo Di Jawa 
Tengah", n.d. https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal- 
pemilu/1039901/ini-sederet-prestasi-dan-terobosan-ganjar-pranowo-di- 
jawa-tengah. 

Siregar, Ferry Muham m adsyah, and Saidin Ern as. 'Dam Pak Keterlibatan Pesan 
Tren Dalam Po Litik: Studi Kasus Pesan Tren Di Yo Gyakarta'. 
Kontekstualita 25, no. 2 (2010): 208. 

Sumenep, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. “No Title', n.d. https://kab- 
sumenep.kpu.go.id/. 

Suprapto, Tommy, and Widyaswara Madya. Politik Redaksi Berita: Menguak 
Latar Belakang Teks Berita Media. Jakarta: Pustaka Kaiswaran, 2010. 

Swarizona, Silkania, and DKK. Jaringan Penggunaan Politik Muslimat NU 
Sebagai Tim Sukses Pasangan Khofifah Indar Parawansa Dan Emil 
Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 - 
Pemanfaatan Jaringan Politik Muslimat NU Sebagai Tim Sukses Calon 
Khofifah Indar Parawa. Universitas Indonesia Library, 21AD. 

Syarif, Zainuddin. 'Pergeseran Perilaku Politik Kiai Dan Santri Di Pamekasan 
Madura”. Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (2016): 293-311. 
http://dx.doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500. 

Syarif, Zainuddin, and Abd Hannan. 'Agama Dan Politik: Konstelasi Pemikiran 
Antara Kelompok Kultural Dan Struktural Pada Kalangan Kiai Pesantren 
Di Madura'. Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 11, 
no. 1 (2020): 47-74. https://doi.org/: 
https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1174. 

Tarjo. Metode Penelitian Sistem 3X Baca. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi 


Utama, 2019. 
Timur, Dinas Kominfo Provensi Jawa. 'Pasangan Khofifah - Emil Resmi Daftar 
Pilgub Jatim 2018 Ke KPU, 2018. 


https://kominfo jatimprov.go.id/read/umum/pasangan-khofifah-emil- 
resmi-daftar-pilgub-jatim-2018-ke-kpu. 

Topan, Ali. “Respons Aliansi Ulama Madura ( AUMA ) Terhadap Dinamika 
Politik Keagamaan Di Pamekasan Madura'. Jurnal Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial 4, no. 1 (2022): 94. 
https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576. 

Wijaya, Latief. Mencari Madura. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2013. 


The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation..... 39 


x 


@JNNNNN | n 
|) 


-. 
ka 
Ke 
— 
Png 
nc 


NA 


t LAN: 
PN 
A 
ENNYGANNY 

WR“, 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi 
Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren 
Nahdlatul Ulama di Madura 


OFiena Saadatul Ummah 


Universitas Negeri Surabaya, Indonesia 
fienaummah@unesa.ac.id 


“Korespondensi: fenaummah@yunesa.ac.id 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim : 31 Agustus 2023 
Revisi : 07 September 2023 


Diterima : 11 September 202. 


Terbit : 15 September 202 


Kata Kunci: 
modernisasi, pesantren 
NU, manajemen mutu, 


Madura 


Pondok Pesantren is an Islamic religious educational institution that grows and is 
recognized by the Madurese community from time to time. Islamic boarding school 
education in Amdura, which initially tended to be oriented towards deepening 
religious knowledge, as the era progressed, the Islamic boarding school began to 
rejuvenate or modernige, carry out new management and integrate general science 
material (science and technology) into the daily education system. The pesantren 
organization in Madura is structured in such a way with various tasks carried 
out in various organizational fields. Islamic boarding schools as organigations 
implement strong leadership and healthy management under tbe charismatic 
character and figure of Kyai as the leader of tbe Islamic boarding school. The 
figure of a leader in an Islamic educational institution is a guide that will be able 
to bring the institution to rapid progress and development. 


Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama 
Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat Madura dari waktu ke 
waktu. Pendidikan pesantren di Madura yang mulanya cenderung 
berorientasi pada pendalaman ilmu agama, seiring berkembangnya 
waktu dirinya (pesantren) mulai melakukan peremajaan atau 
modernisasi, melakukan manajemen mutu dan mengintegrasikan 
materi ilmu pengetahuan umum (sains dan teknologi) ke dalam 
sistem pendidikan sehari-hari. Organisasi pesantren di Madura 
disusun sedemikian rupa dengan berbagai tugas yang dijalankan di 
berbagai bidang organisasi. Pondok pesantren sebagai organisasi 
menerapkan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang sehat di 
bawah ketokohan dan figur karismatik kiai selaku pimpinan di 
pondok pesantren. Figur seorang pemimpin dalam sebuah lembaga 
pendidikan Islam menjadi pedoman yang mampu membawa lembaga 
tersebut mengalami kemajuan dan perkembangan pesat dari waktu ke 
waktu. 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 41 


Fiena Saadatul Ummah 


PENDAHULUAN 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan 
berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah lembaga pendidikan 
keagamaan pesantren memiliki ciri dan kekhasan tersendiri dan berbeda bila 
dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari 
sistem pembelajaran yang dilaksanakan pesantren yang menghimpun komunitas 
tersendiri, di dalamnya hidup bersama-sama sejumlah orang yang dengan 
komitmen keikhlasan dan kerelaan hati, mengikat diri dengan kiai, tuan guru, 
dan lain sebagainya untuk hidup bersama dengan standar moral tertentu dalam 
membentuk budaya tersendiri. 

Pesantren yang diakui sebagai model pendidikan awal (Islam) di 
Indonesia sampai saat ini masih eksis dan mampu mempertahankan 
kredibilitasnya di masyarakat. Kemampuan pesantren bertahan di tengah 
pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dilepaskan 
dari kemampuan mereka melakukan adaptasi dengan segala perubahan sosial 
yang ada di masyarakat. Seiring masifnya pergeseran sistem dan struktur sosial 
masyarakat, baik di bidang ekonomi, budaya, politik, ekonomi, bahkan 
keagamaan, pesantren tetap berusaha eksis dan bertahan dari berbagai 
gempuran proyek globalisasi? Jika diperhatikan secara lebih mendalam, 
keberhasilan pesantren tersebut itu tidak lepas dari kesigapan mereka 
melakukan proses involusi dan modernisasi kelembagaan secara 
berkesinambungan dan berkelanjutan, baik di level internal maupun eksternal. 
Pun demikian halnya dengan kebanyakan pesantren di Madura, keberhasilan 
pesantren di Madura tetap eksis sampai saat ini, itu tidak dapat dikecualikan 
dari kuatnya komitmen mereka melakukan modernisasi, baik dalam hal 
pengajaran, pendidikan, dan kelembagaan. 

Terkait dengan eksistensi dan dinamika modernisasi pendidikan 
pesantren di Madura, sejauh ini studi tentangnya sesungguhnya sudah pernah 
dilakukan sebelumnya, satu di antaranya datang dari Yeni Anisaturrahmah, 
Modernisasi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Wawasan Keilmuan Santri Putri 
Al-Amien Prenduan Sumenep Madura (2008)? Dalam tulisannya ini, Yeni 


membahas tentang dinamika pendidikan pesantren di Madura dari masa ke 


1 Muhammad Fahmi, “Mengenal Tipologi dan Kehidupan Pesantren', Jurnal Pendidikan 
dan Pranata Islam 6, no. 2 (Oktober 2015). 

2 Akramun Nisa Harisah, “Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah Perubahan Sosial 
Budaya', Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan 12, no. 1 (13 April 2020): 1-22, 
https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.268. 

3 Yeni Anisaturrohmah, “Modernisasi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Wawasan 
Keilmuan Santri Putri 1 Al-Amien Prenduan Sumenep Madura' (Malang, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2008). 


42 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


masa, terutama menyangkut sistem pembelajaran dan tata kalonya. Berdasarkan 
studinya ini, Yeni mendapati temuan bahwasanya sistem pendidikan pesantren 
di Madura mengalami proses evolusi. Meski pesantren di Madura umumnya 
mengidentifikasi pendidikan mereka dengan istilah salaf (klasikal), namun itu 
tidak dalam arti menutup diri terhadap perkembangan pendidikan kontemporer. 
Menurutnya, terminologi salaf (klasikal) dalam kultur pendidikan pesantren di 
Madura, itu lebih pada aspek epistemologinya saja, bukan dalam arti manajemen 
pendidikan. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif (2018), 
bahwa modernisasi sistem pendidikan pesantren di Madura sudah berlangsung 
sejak tahun 1989, yang saat itu ditandai oleh terintegrasinya pendidikan modern 
dalam bentuk madrasah dan sekolah. 

Namun demikian, meski kajian seputar dinamisasi dan modernisasi 
sistem pendidikan pesantren di Madura pernah dilakukan, sebagaimana 
terangkum singkat pada studi terdahulu di atas, sayangnya, sampai tulisan ini 
dibuat belum ada penelitian yang secara khusus memotret isu tersebut dari 
sudut pandang lebih mendalam dan spesifik, semisal tentang modernisasi sistem 
pendidikan pesantren yang khusus mengkaji lembaga pesantren NU. Padahal, 
dalam konteks pendidikan pesantren di Madura, kajian tentang modernisasi tata 
kelola pesantren NU tergolong penting dan menarik. Penting karena itu 
bersentuhan langsung dengan dunia pesantren, yang secara historis sudah 
menjadi bagian tak terpisahkan dari kultur dan tradisi pendidikan di Madura, 
Indonesia secara khusus. Adapun terbilang menarik, karena sebagaimana kita 
tahu, lazimnya di banyak tempat, pesantren NU di Madura cenderung 
menjunjung tinggi nilai-nilai klasikal atau tradisional. Dalam perspektif inilah 
sesungguhnya tulisan ini menjadi sangat penting dan fundamental dilakukan, 
minimal untuk memperkaya khazanah keilmuan dan kajian kepesantrenan 
tentang fenomena akselerasi pendidikan dalam sistem pendidikan pesantren NU 
di Indonesia, di Madura secara khusus. 


Metode 

Kajian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan jenis kualitatif dilandasi oleh 
tujuan penelitian yang ingin melakukan deskripsi permasalahan penelitian 
secara mendalam dan terfokus. Permasalahan penelitian yang dimaksud adalah 
fenomena transformasi kelembagaan di kalangan pesantren NU di Madura, di 


mana mereka melakukan modernisasi pengajaran dan pendidikan melalui 


4 Anisaturrohmah. 
5 Zainuddin Syarif, Zainuddin Syarif Dinamisasi Manajemen Pendidikan Pesantren: Dari 
Tradisional Hingga Modern (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018). 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 43 


Fiena Saadatul Ummah 


manajemen mutu. Sifat dan cara kerja penelitian kualitatif yang lebih 
menekankan terhadap adanya eksplorasi dan penggalian realitas secara 
mendalam, itu memiliki relevansi cukup kuat dengan pertanyaan penelitian 
(research gustion) yang diajukan dalam penelitian ini. 

Adapun untuk jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan data 
primer dan data sekunder. Data primer berupa data observasi dan wawancara 
langsung dengan informan, baik informan pendukung maupun kunci.” Adapun 
data sekunder berupa data-data kepustakaan dari sumber-sumber literatur 
terdahulu yang objek pembahasannya memiliki keterkaitan kuat dengan 
masalah utama penelitian ini. Sumber literatur dalam kajian ini peneliti batasi 
pada hasil penelitian yang terbit dari tahun 2015-2022, baik hasil penelitian yang 
berbentuk kegiatan kajian lapangan maupun studi kepustakaan. Adapun kriteria 
sumber literatur yang dijadikan sumber tulisan ini adalah laporan penelitian 
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau sejumlah lembaga penelitian, baik 
dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, buku maupun prosiding. 
Dalam rangka memastikan sumber data kepustakaan yang digunakan dalam 
penelitian ini betul-betul kredibel dan relevan, maka penulis batas data 
kepustakaan dalam penelitian ke dalam tiga tema besar, yakni kepustakaan 
tentang pesantren NU, modernisasi pendidikan di pesantren, dan praktik 


manajemen mutu di pesantren. 


TEMUAN DAN PEMBASAHAN 

Deskripsi Pesantren di Madura 

Dalam banyak kajian ilmu sosial, Madura dikenal sebagai daerah yang identik 
dengan religiositas.8 Demikian tercermin dari bangunan sosio-kultural 
masyarakat setempat yang mempunyai pengakuan cukup besar terhadap 
simbol-simbol keagamaan.” Beragam simbol keagamaan seperti halnya 
keberadaan pondok pesantren dan kijai merupakan struktur elit lokal yang 
mempunyai peran, fungsi, dan pengaruh strategis terhadap kehidupan 


S Helena Harrison et al., “Case Study Research: Foundations and Methodological 
Orientations', Forum Oualitative Sozialforschung / Forum: Oualitative Social Research Vol 18 
(24 January 2017): No 1 (2017), https://doi.org/10.17169/FOS-18.1.2655. 

7 Norman K.Denzin, Handbook of Oualitative Research (London: Sage Publication, 1994). 
$Mansurnoor lik, Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura ((Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1990). 

SYanwar Pribadi, Islam, State and Society in Indonesia, Local Politics in Madura (New York: 
Routledge, 2018). 


44 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


masyarakat Madura dalam segala aspek, baik aspek pendidikan, budaya, politik, 
terlebih lagi aspek agama." 

Dalam bahasa Zamakhsari Dhofier (1982), kedudukan pondok 
pesantren dan kiai dalam kultur masyarakat Madura tak ubahnya seperti 
miniatur kerajaan dan raja kecil. Sebagai sebuah kerajaan, pondok pesantren 
berkedudukan sebagai institusi keagamaan tradisional yang mengemban banyak 
fungsi, baik fungsi pendidikan, fungsi kontrol sosial, hingga fungsi dakwah.? 
Adapun penyematan raja kecil pada kiai itu mengandung arti kiai adalah kelas 
sosial tertinggi di Madura. Dalam kedudukannya ini, kiai sebagai raja kecil 
bukan saja memuat arti sebagai pemegang otoritas tertinggi di kalangan pondok 
pesantren, namun juga pada peran dan fungsi dirinya selaku figur lokal penuh 
karismatik dan berpengaruh di Madura." 

Fakta menarik dari keberadaan pesantren di Madura terletak pada 
karakteristik dan tipologi keislaman mereka. Berdasarkan penggalian data di 
lapangan, meski selama ini tradisi keagamaan masyarakat Madura kental 
dengan aroma NU, namun dalam kenyataannya tidak semua pesantren di 
Madura menjalin afiliasi dengan NU." Hanya saja, meskipun tidak semua 
pesantren di Madura berafiliasi dengan NU, namun secara umum mayoritas 
keberadaan pesantren di Madura memiliki hubungan emosional cukup dekat 
NU. Meski hubungan tersebut tidak terbentuk secara kelembagaan atau 
struktural, paling minimal adalah hubungan di level kultural atau tradisi 
keagamaan diri, yang sama-sama menganut paham keislaman Aswaja (Ahlal- 
Sunnah wa al-Jama'ah 'ala Minhaji al-Salaf al-Shalih).'5 


Moh. Ishag Abd Salam, “Reproduksi Kekuasaan Kiai, Penggunaan Sarana Ideologi dan 
Kekuasaan dalam Pemilukada Bangkalan (Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 
2015), http://repository.unair.ac.id/38789/. 

1Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: 
LP3ES, 1982), 32. 

?Akhmad Siddig, 'Madurese Christian In Search of Christian Identity within Muslim 
Society” 57, no. 1 (2019): 30. 

SSaid Abdullah, Pesantren, Jati Diri dan Pencerahan Masyarakat, I 1 (Sumenep: Said 
Abdullah Istitute Publishing, 2007). 

Ahmad Zainul Hamdi, Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang 
Madura', ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (1 March 2012): 215-—31, 
https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231. 

5Zakiyah Zakiyah, 'Manuscripts in Sumenep Madura, the Legacy of Pesantren and Its 
Ulama', Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage 6 (30 
June 2017): 21, https://doi.org/10.31291/hn.v6i1.133. 

1Zainuddin Syarif, "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura", 
Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, Number 2 (22 December 2016): 293. 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 45 


Fiena Saadatul Ummah 


Pesantren NU Sebagai Sub Sistem Pendidikan Islam di Madura 

Institusi pendidikan di Madura yang telah mengenyam sejarah paling panjang di 
antaranya adalah pesantren. Karena, institusi pesantren lahir, tumbuh dan 
berkembang dalam jangka waktu yang lama. Karenanya, kiranya dapat 
disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang 
mempunyai sejarah keindonesiaan. Lahirnya pesantren di Madura tidak terlepas 
dari proses islamisasi di Indonesia. Para wali, kiai, syekh, dan tengku yang 
mendakwakan ajaran Islam biasanya memiliki lembaga pendidikan tersebut. 
Dalam konteks Indonesia, pesantren mempunyai banyak penyebutan, di daerah 
Jawa terkenal dengan nama keasliannya yaitu pesantren, di Sumatera Barat 
disebut surau, dan di Aceh disebut menasah, rangkang, dan dayah.” 

Pesantren di Madura adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 
tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama, para 
santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah 
yang sepenuhnya di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau 
beberapa orang Kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta 
independen dalam segala hal.'8 Menurut Imam Zarkasyi sebagaimana dikutip 
oleh Fathurrohman (2012) bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan 
agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur 
sentralnya, masjid atau pondok sebagai pusat kegiatan, dan pengajaran agama 
Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti oleh santri V. 

Pesantren di Madura merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan 
untuk tafagguh fiddin (memahami agama) dan membentuk moralitas umat 
melalui pendidikan. Sampai sekarang, pesantren di Madura pada umumnya 
bertujuan untuk belajar agama dan mencetak pribadi Muslim yang kaffah untuk 
melaksanakan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.2 
Sedangkan tujuan pendidikan pesantren di Madura adalah membentuk manusia 
yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang 
bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren di Madura ini diharapkan 
memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan responsi terhadap tantangan- 


tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang 


17 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2004). 

18 Djamaluddin and Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka 
Setia, 1998). 

19 Muhammad Fathurrohman and Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu 
Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktik dan Teoritik) 
(Yogyakarta: Teras, 2012). 

2 Babun Suharto, Dari Pesantren Untuk Umat Reinventing Eksistensi Pesantren Di Era 
Globalisasi (Surabaya: Imtiyaz, 2011). 


46 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


ada.2' Pesantren di Madura sebagai lembaga pendidikan Islam di Madura adalah 
sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan kepada santri dan 
masyarakat di kalangan pesantren di Madura. 

Terdapat setidaknya lima (5) unsur yang ada dalam lembaga pesantren di 
Madura di antaranya yaitu, pertama, pondok. Merupakan tempat tinggal santri 
dan unsur-unsur lainnya. Di dalamnya juga selalu tercipta sebuah komunikasi 
antar santri dan kiai. Selain itu, terdapat sebuah peraturan-peraturan yang harus 
dipatuhi oleh para santri, berbagai macam kegiatan yang mesti dilaksanakan 
oleh santri, serta ada berbagai macam waktu untuk beribadah, belajar, istirahat, 
dan lain sebagainya, bahkan terdapat waktu untuk jaga malam.? Kedua, masjid. 
Fungsi magjid tidak hanya untuk salat, akan tetapi juga dapat dijadikan pusat 
pendidikan dan pembelajaran. Suatu pesantren di Madura pasti memiliki masjid, 
sebab di situlah akan dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk 
komunikasi belajar mengajar antara kiai dan santri. Ketiga, santri. Merupakan 
siswa yang belajar di lembaga pesantren. Santri juga digolongkan menjadi dua 
yaitu santri mukim dan santri kalong. Keempat, kiai. Merupakan seorang tokoh 
sentral dalam suatu lembaga pesantren di Madura. Dan kelima, pengajian kitab- 
kitab Islam klasik, yang mana kitab-kitab klasik yang lebih populer dengan 
sebutan “kitab kuning”. Kitab-kitab klasik yang diajarkan di sebuah pesantren di 
Madura dapat digolongkan dalam delapan kelompok, yaitu: Nahwu atau 
Sharraf, Figih, Ushul Figih, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, serta 
cabang-cabang ilmu lainnya seperti Tarikh dan Balaghah 2. 


Budaya dan Sistem Nilai Pendidikan Pesantren NU di Madura 
Sistem nilai merupakan suatu tumpuan norma-norma yang dipegang oleh 
manusia sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial, baik itu 
berupa norma tradisional maupun norma agama yang telah berkembang di 
masyarakat.4 Dalam dunia pesantren di Madura, pelestarian pengajaran kitab- 
kitab klasik terus berjalan dan telah menjadi ciri khas pesantren di Madura 
sampai saat ini. Hal ini menjadi sebuah peran sebuah lembaga pendidikan dalam 
meneruskan tradisi keilmuan Islam klasik sangatlah besar. 

Pengajaran kitab-kitab klasik tersebut pada gilirannya telah menumbuhkan 
warna tersendiri dalam bentuk paham dan sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini 
berkembang secara wajar dan mengakar dalam budaya pesantren di Madura, 


baik terbentuk dari pengajaran kitab-kitab klasik, maupun yang lahir dari 


21 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Dian Rakyat, 
n.d.). 

2 Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. 

23 Daulay. 

24 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 47 


Fiena Saadatul Ummah 


pengaruh lingkungan pesantren itu sendiri. Dengan demikian, pesantren di 
Madura merupakan sebuah lembaga keagamaan yang sarat nilai dan tradisi 
luhur yang telah menjadi karakteristik keislaman di Madura pada hampir 
seluruh perjalanan sejarahnya. 

Pesantren memiliki sistem nilai yang unik. Keunikan sistem nilai ini 
memainkan peranan penting sebagai framework yang diinginkan komunitas 
pondok pesantren demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Sebagai sistem 
nilai yang holistik, nilai-nilai yang diestimasi pondok pesantren yang didasarkan 
pada ajaran-ajaran agama secara formal yang berkembang selama berabad- 
abad.2 Framework sistem nilai pondok pesantren yang diderivasi dari doktrin- 
doktrin barakah merupakan pancaran dari kiai-ulama dan santri. Komunitas 
keagamaan pesantren di Madura dilandasi oleh keinginan bertafagguh fi al-din 
dengan kaidah “memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru 
yang lebih baik”. Keinginan dan kaidah tersebut merupakan nilai pokok yang 
melandasi kehidupan dunia pesantren.2 Selain nilai-nilai tersebut di atas, 
eksistensi pesantren dijiwai oleh panca jiwa pesantren yaitu jiwa keikhlasan, jiwa 
kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa bebas, dan jiwa ukhuwah Islamiyah. 
Sejumlah nilai-nilai di atas menjadikan pesantren eksis sepanjang sejarah 
kehidupan dan dinamika zaman. 

Adapun makna atau implementasi panca jiwa pondok pesantren pada 
potret pendidikan di pesantren di Madura yaitu, pertama, jiwa keikhlasan. 
Pendidikan keikhlasan diwujudkan melalui keteladanan para pendiri pondok 
dengan mewakafkan pondok seluruhnya, kecuali rumah pribadi kiai. Contoh 
lain dari penanaman jiwa keikhlasan yang sederhana, dalam mendidik santri, 
ustaz dengan sukarela selalu membimbing santri dengan kesabaran. Kedua, jiwa 
kesederhanaan. Pendidikan kesederhanaan yang diajarkan antara lain 
kesederhanaan berpakaian, potongan rambut, makan, tidur, berbicara, bersikap, 
dan bahkan berpikir. Contoh nyata jiwa kesederhanaan dalam tradisi pesantren 
adalah kehidupan pribadi kiai, yang senantiasa mendidik santri hidup 
sederhana, mulai dari cara berpakaian, pola makan, bertingkah laku, maupun 
mendidik santri. 

Ketiga, jiwa kemandirian. Setiap santri dididik untuk mengurus segala 
kepentingannya sendiri. Pakaian yang kotor dicuci sendiri, kamar yang kotor 
disapu sendiri, pengeluaran uang juga harus diatur sendiri. Keempat, jiwa bebas. 
kebebasan bukan berarti bebas tanpa aturan, tapi bebas yang bertanggung jawab, 


25 Ahmad Mutohar and Nurul Anam, Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 

2 Ahmad Barizi, Pendidikan Integratif Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 


48 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


sesuai dengan aturan, karena dalam kehidupan apa pun tidak ada yang tanpa 
aturan. Jiwa kebebasan ini diajarkan dalam pondok. Kelima, jiwa ukhuwah 
Islamiyah. Jiwa ukhuwah ini tampak pada pergaulan sehari-hari santri yang 
ditanamkan adanya saling menghormati dan saling menghargai antara santri 


senior dan santri junior. 


Modernisasi Sistem Pendidikan di Kalangan Pesantren NU di Madura 
Istilah modern bermakna segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan masa 
kini. Modernitas merupakan pandangan dan sikap hidup yang bersangkutan 
dengan kehidupan masa kini yang banyak dipengaruhi oleh peradaban Barat. 
Modernisasi merupakan suatu usaha secara sadar untuk menyesuaikan diri 
dengan konstelasi dunia dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan 
untuk kebahagiaan hidup sebagai perorangan, bangsa atau umat manusia.” 
Dalam konteks pengembangan sistem pendidikan pesantren yang berkembang 
saat ini, telah ada beberapa pesantren di Indonesia yang sudah melaksanakan 
program modernisasi di lingkungannya. Ada banyak pesantren NU di Madura 
yang telah melakukan terobosan ini, beberapa di antaranya adalah pesantren An- 
Nugoyyah, Pesantren Miftahul Ulum Bettet di Pamekasan, Pesantren Karang 
Durin di Sampang, dan masih ada banyak lagi pesantren lainnya. 

Pesantren modern berarti pesantren yang selalu tanggap terhadap 
perubahan dan tuntutan zaman, berwawasan masa depan, selalu mengutamakan 
prinsip efektivitas dan efisiensi, dan sejenisnya. Menurut Suwendi sebagaimana 
dikutip oleh Kuswandi bahwa modernisasi pesantren tidak harus mengubah 
atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren. Demikian pula nilai-nilai 
pesantren tidak perlu dikorbankan demi proyek modernisasi pesantren.2 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di 
hampir semua aspek kehidupan manusia, yang mana berbagai permasalahan 
manusia hanya dapat dipecahkan melalui penguasaan dan peningkatan ilmu 
dan teknologi. Terkait kegiatan modernisasi, ada beberapa aspek yang dilakukan 
proses modernisasi, di antaranya yaitu kurikulum pendidikan pesantren, proses 
pembelajaran, organisasi, tenaga pengajar, bangunan pesantren, dan lain 
sebagainya yang akan diuraikan pada penjelasan selanjutnya. 

Kurikulum pada pendidikan pesantren merupakan segala kegiatan yang 
melibatkan aktivitas santri baik yang terjadi di dalam maupun di luar pondok. 
Dalam konteks pendidikan pesantren di Madura, tradisi kurikulum pendidikan 
yang ditawarkan di dunia pesantren dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu: 


? Mutohar and Anam, Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren. 
2 Iwan Kuswandi and Ihwan Amalih, Sang Konseptor Pesantren KH. Muhammad Idris 
Jauhari (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015). 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 49 


Fiena Saadatul Ummah 


pertama, kurikulum pondok salafi, yang belum dirumuskan secara menyeluruh 
mengenai dasar dan tujuan pendidikannya. Kurikulumnya pun bervariasi 
karena tertera dari kebijaksanaan kiai. Kedua, kurikulum pondok modern (khalaf), 
yang telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern. 
Teknik pengajaran, materi pelajaran, sarana dan prasarananya didesain 
berdasarkan sistem pendidikan modern.? Ciri yang paling menonjol pada 
pesantren ini adalah terletak pada penanaman nilai-nilai agama kepada santri 
melalui kitab-kitab klasik sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Namun, 
pada tahap selanjutnya setelah masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam 
ke Indonesia, materi pelajaran agama di pesantren tidak sepenuhnya tersentral 
pada kitab kuning, namun juga diikuti oleh sumber-sumber lain yang kekinian, 
namun dengan tetap memperhatikan relevansi dengan paradigma atau tradisi 
beragama mereka. 

Pendidikan pesantren di Madura yang di masa dulu cenderung 
berorientasi pada pendalaman ilmu agama mulai dimasukkan mata pelajaran 
umum. Masuknya mata pelajaran umum ini diharapkan untuk memperluas 
cakrawala pikir para santri dan agar para santri dapat mengenyam pendidikan 
formal yang diadakan oleh pemerintah. Sistem pendidikan pesantren di 
Indonesia merupakan bentuk akulturasi atau kontak budaya dengan budaya 
Hindu-Budha yang sudah mendominasi Indonesia sebelum kedatangan Islam. 
Sistem pengajaran atau pembelajaran di pondok pesantren biasanya menerapkan 
sistem sorogan, bandongan, wetonan, dan musyawarah ?. 

Keikutsertaan pondok pesantren dalam laju kehidupan kemasyarakatan 
yang bergerak dinamis, selain berkembang aspek pokoknya, yaitu pendidikan 
dan dakwah, juga berkembang hampir semua aspek kemasyarakatan, terutama 
yang berkaitan dengan ekonomi dan kebudayaan. Ada beberapa contoh aspek 
kehidupan kemasyarakatan yang berkembang di pondok pesantren, di 
antaranya: pendidikan agama atau pengajian kitab, pendidikan dakwah, 
pendidikan formal, pendidikan seni, pendidikan kepramukaan, pendidikan 
olahraga dan kesehatan, pendidikan keterampilan atau kejuruan, pengembangan 
masyarakat, dan penyelenggaraan kegiatan sosial.3' Selain itu, ada beberapa 
unsur yang menjadi ciri khas modernisasi pesantren di Madura, yaitu penekanan 
pada bahasa Arab dalam percakapan, menggunakan buku-buku literatur bahasa 


Arab kontemporer, memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Kementrian 


2 Fathurrohman and Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan 
Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktik dan Teoritik). 

2 Kuswandi and Amalih, Sang Konseptor Pesantren KH. Muhammad Idris Jauhari. 

1 Departemen Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan 
Perkembangannya (Jakarta: JP, 2003). 


50 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


Agama dan atau Pendidikan Nasional, dan tidak lagi menggunakan sistem 


pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan. 


Manajemen Mutu dan Modernisasi Pendidikan Pesantren NU di 
Madura: sebuah Analisa Teoritis 

Manajemen peningkatan mutu pendidikan pesantren merupakan sebuah 
rencana dan pelaksanaan manajemen yang akan dilaksanakan oleh pesantren 
sehingga pesantren dapat mencapai mutu terbaik. Dalam hal ini, lembaga 
tersebut menitikberatkan pada empat pilar yakni planning, organizing, actuating, 
dan controling. Selain pada empat pilar manajemen tersebut di atas, pesantren 
juga harus mampu mengelola berbagai macam unsur-unsur dalam manajemen 
peningkatan mutu yakni delapan standar Pendidikan Nasional. Keberhasilan 
sistem suatu pondok pesantren perlu didukung dengan manajemen yang baik. 
Manajemen peningkatan mutu di pondok pesantren merupakan sebuah konsep 
yang mengaplikasikan berbagai prinsip mutu untuk menjamin suatu spesifikasi 
mutu sebagaimana ditetapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren di Madura tidak berbeda 
dengan apa yang dianut dan dilaksanakan di pondok pesantren lainnya, tetapi 
diupayakan perbaikan pengembangan dan penyempurnaan yang terus-menerus 
dan melakukan secara intensif dan sistematis, tentunya dengan selalu bersikap 
inovatif dan terbuka dengan berbagai ide dan pemikiran baru atau modern dari 
mana pun datangnya selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip. 
Sistem pengajaran yang digunakan tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan 
agama Islam saja, akan tetapi juga pendidikan umum yang sederajat. 

Untuk melaksanakan misinya dengan baik, pesantren di Madura dituntut 
untuk mengimplementasikan pola kepemimpinan dan manajemen yang baik, 
efektif dan efisien sehingga seluruh program dapat berjalan lancar dan mencapai 
sasaran sesuai target yang dimaksud secara maksimal. Jika disesuaikan dengan 8 
standar pendidikan nasional PP 32/2013 perubahan atas PP 19/2005 Tentang 
BSNP, dapat kita paparkan sebagaimana berikut: 

Pertama, standar kompetensi lulusan, standar ini merupakan kriteria 
mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. Di beberapa pesantren di Madura ada beberapa kompetensi 
minimal yang ditentukan, yaitu, 1) Sekolah Dasar Islam (SDI) harus hafal Ju 
“Amma. Jadi sebelum dilakukan ujian wisuda kelulusan, maka harus lulus 
wisuda Juz 'Amma terlebih dahulu. 2) Sanawiah dan Aliyah ada istilah 
penyetoran Syuruth al-Kafaat yakni syarat kecakapan khusus dalam bentuk 
buku yang mencakup Juz "Amma, praktik shalat, thaharah, dan doa-doa sesuai 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 51 


Fiena Saadatul Ummah 


jenjangnya. 3) Mu'allimien yaitu harus hafal 2 Juz yakni Juz 1 dan Juz 30. 
Selebihnya itu bisa mengikuti program Tahfidz. 

Selain yang tercakup di atas, mereka juga harus bisa memimpin tahlil, 
memimpin salawat dan banyak lagi yang ditentukan oleh pesantren. 
Berdasarkan beberapa pengamatan dan informasi yang diperoleh oleh pihak 
pesantren, semua lulusan dapat mengembangkan potensinya dalam 
bermasyarakat, di antaranya menjadi pendidik, penyampai dakwah, dan lain 
sebagainya. Mereka juga dilatih dalam melakukan berbagai hal di pesantren, 
yaitu wajib mengikuti kursus pembinaan pramuka, praktik mengajar yaitu pada 
Marhalah Aliyah kelas akhir dan Mu'allimien kelas akhir, bahkan meskipun 
kuliah mereka tetap diharuskan mencari tempat mengabdi di sekitar kediaman 
mereka tinggal (kos atau asrama) sebagai guru mengaji di langgar dan di rumah- 
rumah meskipun tidak bekerja secara formal, karena pesantren tidak mengharap 
para lulusan tidak mengalami pengangguran yakni tidak mempunyai aktivitas. 
Keseluruhan itu juga merupakan sebuah upaya pesantren untuk 
mempertahankan kualitas lulusan serta meningkatkannya. 

Selain itu, upaya untuk meningkatkan mutu lulusan juga berkaitan 
dengan proses pembelajaran, yakni mengadakan pertemuan dengan semua para 
pendidik untuk mengintensifkan bagaimana para guru mengajar, kemudian 
dipantau dalam proses pembelajaran. Ada juga kegiatan muhadharah yang 
dilaksanakan tiap seminggu dua kali (Selasa malam bahasa Indonesia dan Sabtu 
malam bahasa Arab dan bahasa Inggris) yakni latihan pidato yang ditampilkan 
di depan anak-anak yang lain dengan tujuan untuk melatih kepercayaan diri dan 
keberanian para santri untuk tampil di depan masyarakat. 

Kedua, standar isi, standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup 
materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu. Sistem pendidikan pesantren di Madura 
mengikuti 3 sistem afiliasi, yaitu pertama, berafiliasi pada Pendidikan Nasional 
(DIKNAS), Kementrian Agama (Kemenag), Kementrian Agama dengan ciri 
khusus kepesantrenan yakni pendidikan mu'adalah yang diakui pada tahun 2003. 
Untuk SDI dan PAUD karena memang ijin operasionalnya mendapatkan ijin dari 
Diknas, tentu kurikulumnya mengacu pada ketentuan dinas pendidikan, dengan 
catatan bahwa ada modifikasi secara halus sehingga tidak menyalahi aturan 
dengan memasukkan nilai-nilai kepesantrenan di dalam kurikulum itu. Secara 
prinsip tetap mengacu pada ketentuan Dinas Pendidikan, tetapi di samping itu 
kita memasukkan nilai-nilai, materi-materi khusus kepesantrenan. 

Di bawah pendidikan madrasah Kemenag ada jenjang pendidikan 
Marhalah Sanawiah dan Marhalah Aliyah. Secara umum, kedua jenjang 


menjalankan proses pendidikan mengacu pada kurikulum sesuai ketentuan 


52 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


Kemenag, akan tetapi juga diberikan materi-materi kepesantrenan, seperti Imla', 
Muthala'ah, Nahwu, Sharraf, Balaghah, Nushus (Mahfudhat), serta Insya' dan 
Tarjamah. Selain itu juga ada materi Aswaja yaitu Ahlu Sunnah wal Jama'ah an- 
Nahdhiyyah untuk mencounter paham-paham yang tidak sesuai dengan tradisi 
Islam secara umum di Indonesia, apalagi pondok pesantren tersebut secara tegas 
menganut Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdhiyyah. Bagi pesantren, 
menganggap bahwa ajaran Ahlu Sunnah yang dianut oleh NU itu merupakan 
pilihan yang tepat sehingga itulah yang dijalankan di pesantren ini. 

Ketiga, standar proses, standar proses adalah kriteria mengenai 
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar 
kompetensi lulusan. Semua isi perangkat pembelajaran di pesantren di Madura 
telah disesuaikan dengan pemerintah, baik itu Diknas, Kemenag, dan 
Permendiknas. Sumber-sumber belajar secara umum tetap menggunakan LKS. 
Selain itu, juga bersumber dari pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) untuk pembelian sumber referensi yang nantinya akan 
dipinjamkan kepada peserta didik dan para guru. Sedangkan pada lembaga 
mu'allimien ada beberapa sumber buku hasil karya guru-guru sendiri. Terkait 
strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh kebanyakan pesantren di 
Madura, pada prinsipnya sama yakni sesuai dengan kreativitas dan kompetensi 
guru pengajar masing-masing. Harapan pesantren kepada para guru hendaknya 
selalu mengikuti perkembangan strategi dan metode pembelajaran, yang mana 
harus lebih ditingkatkan kembali. Namun tetap kembali pada kemauan dan 
kesanggupan para guru. 

Keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar ini 
merupakan kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun 
mental, serta pendidikan dalam jabatan. Di pesantren di Madura terdapat tenaga 
pendidik yaitu para gurur-guru yang meliputi Guru Tetap Yayasan (GTY) yang 
berpedoman bahwa Guru Tetap Yayasan (GTY) adalah guru yang sudah 
mengajar lebih dari 1 tahun dan Guru Tidak Tetap (guru dalam masa 
pengabdian). Dari segi domisili ada dua tingkatan guru yaitu guru pengabdian 
pesantren (guru dalam) dan guru yang berangkat dari rumah masing-masing 
(guru luar). Sedangkan tenaga kependidikan merupakan tenaga khusus yang 
membantu jalannya pendidikan seperti para karyawan. Dan ada berbagai tenaga 
kependidikan yang mengembang tugas khusus di pesantren di Madura. Upaya 
untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu 
melalui pertemuan rapat bulanan yang mengevaluasi seluruh kegiatan para 
pendidik dalam proses pendidikan. 

Kelima, standar sarana dan prasarana, standar ini merupakan kriteria 


mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 53 


Fiena Saadatul Ummah 


laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi 
serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 
Sarana dan prasarana di pesantren di Madura cukup memadai. Terdapat ruang 
kelas, mulai dari Paud dan Tk/RA, ruang sekola MI/SD, ruang sekolah MTs/SMP, 
MA/SMA/SMK, bahkan sebagian pesantren juga memiliki gedung khusus 
jenjang perguruan tinggi. Selain itu, ada beberapa ruang kantor lengkap dengan 
berbagai macam sarana seperti alat-alat belajar, lemari penyimpanan arsip, meja, 
kursi, buku-buku referensi, buku-buku penunjang, spidol, alat-alat permainan, 
dan lain sebagainya. 

Di lingkungan pondok pesantren terdapat ruang pertemuan, ruang 
laboratorium, ruang perpustakaan dengan banyak buku yang terletak di 
lingkungan pondok putri, ruang kesenian, dan ada beberapa tempat olahraga 
seperti bulu tangkis, lapangan sepak bola, dan lapangan futsal. Dan tak lupa juga 
bahwa di pesantren ada asrama terpisah putra dan, dua masjid dan kitab-kitab 
khas pesantren. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada 
Pondok Pesantren tentang sarana dan prasarana bahwa satuan pendidikan 
mu'adalah wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar. 
Selain itu juga wajib memiliki prasarana paling sedikit meliputi ruang kelas, 
ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan sebagainya. 

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sarana dan 
prasarana, di antaranya dengan masing-masing lembaga tetap menjaga dan 
dipelihara dengan sebaik-baiknya, menjaga segala fasilitas dan alat-alat 
pendidikan yang tercakup di atas, memperluas sarana dan prasarana pondok, 
dan melaporkan segala permasalahan terkait sarana dan prasarana sesuai 
dengan prosedur. Selain itu, bagian biro pembangunan pondok harus 
bertanggungjawab terhadap pemanfaatan dan kepemilikan sarana dan prasarana 
tersebut. 

Keenam, standar pengelolaan, standar ini merupakan kriteria mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat 
satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai 
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di 
pesantren di Madura dapat terlaksana dengan baik. Semua program telah 
tercatat di program tahunan dan program semester. Selain itu, bagi pengurus 
organisasi santri diadakan tiap bulan dengan sebutan musyawarah kerja. 
Pengelolaan lainnya berupa terdapat jadwal pelajaran, buku referensi yang akan 
digunakan dalam proses pembelajaran yang mana dari pemerintah, keseluruhan 


itu tercantum dalam kalender pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu 


54 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


pengelolaan, mengadakan evaluasi kerja pada setiap lembaga yang disertai 
dengan laporan berkala sehingga segala sesuatu yang bisa menjadi kendala 
dapat diatasi dengan baik. Bahkan juga menyediakan inventaris cadangan untuk 
persediaan minimal barang habis pakai, seperti spidol, penghapus, dan 
sebagainya. 

Ketujuh, standar pembiayaan, standar ini merupakan kriteria mengenai 
komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 
satu tahun. Di pesantren di Madura dalam perjalanannya, pembiayaan dalam 
bidang pendidikan pesantren bisa didapat dari pemerintah dan peserta didik. 
Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya operasional, biaya investasi, dan biaya 
personal. Biaya investasi pesantren juga didapat dari dana BOS untuk keperluan 
pesantren terkait sarana dan prasarana lembaga. Biaya operasional meliputi gaji 
pendidik dan tenaga kependidikan dan juga tunjangan yang melekat pada gaji. 
Gaji tenaga pendidik bersumber dari pemerintah yakni ada dua yaitu dari 
sertifikat pendidik (sertifikasi guru) yang langsung masuk ke rekening masing- 
masing guru termasuk tunjangan profesi pendidikan dan bagi yang belum lulus 
bersumber dari dana BOS. Sampai saat ini juga ada tunjangan fungsional guru 
dan tunjangan kinerja guru, akan tetapi keduanya itu jarang didapatkan. 
Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan 
oleh peserta didik. 

Sebagian besar pesantren di Madura belum memiliki usaha mandiri. Ada 
beberapa bentuk upaya meningkatkan pembiayaan di antaranya mendirikan foto 
kopi, toko buku, dan toko di lembaga tersebut, tetapi kembali lagi pada 
pendanaan bahwa tidak cukup membiayai. Selain itu juga mendirikan BMT 
dalam proses simpan pinjam, akan tetapi pengelolaan dana juga kurang 
maksimal. Dalam hal ini, terkait dengan keterbatasan dana sehingga masih 
mencari dana-dana lain seperti mengajukan proposal permohonan dana kepada 
pemerintah, donatur, dan para alumni yang sukses yang dengan sukarela ingin 
membantu pesantren. Sistem pembiayaan di pesantren di Madura menggunakan 
sistem subsidi silang yakni semua dana yang masuk dari pemerintah yang 
diterima oleh sekolah atau lembaga harus disetorkan kepada bendahara yayasan, 
karena masih ada lembaga tertentu yang tidak dapat bantuan maksimal dari 
pemerintah, misalnya SDI. Sehingga dengan demikian, pengelolaan pembiayaan 
di pesantren dapat digunakan oleh seluruh lembaga dengan surat pengajuan, 
artinya setiap lembaga yang memiliki kebutuhan, harus mengajukan surat dan 
pemberian dana harus atas dasar persetujuan pimpinan atau pengasuh pesantren 
di Madura. 

Kedelapan, standar penilaian, standar ini merupakan kriteria mengenai 


mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik. 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 55 


Fiena Saadatul Ummah 


Sistem penilaian di pesantren di Madura tidak menganut lulus atau tidak 
lulusnya sebuah tes peserta didik, akan tetapi semua tes itu untuk mengetahui 
kemampuan mereka. Seperti, bagi anak yang kurang mengetahui membaca Al- 
Ouran, maka diintensifkan dalam membaca Al-Ouran di bawah bimbingan 
khusus oleh ustaz. Penilaian di pesantren di Madura berbentuk evaluasi yang 
mana dalam satu semester ada dua kali yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan 
Ujian Akhir Semester (UAS). Untuk penilaian lain yaitu penilaian yang 
dilakukan oleh para guru yakni nilai harian juga termasuk penilaian sikap, 
kehadiran dan kerapian. 

Upaya untuk meningkatkan mutu penilaian yaitu disesuaikan dengan 
tradisi pesantren bahwa dalam penilaian tetap menjaga sunah, menghindari 
pemalsuan nilai yakni nilai apa adanya yang diberikan kepada peserta didik 
dengan tujuan agar mereka mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dan 
dijadikan motivasi untuk lebih rajin belajar dan berlatih. Selain itu, dalam 
pelaksanaan ujian sangat menjaga kedisiplinan dalam ujian. Tidak ada dalam 
ujian itu menyontek, bekerja sama, dan berbicara, karena memang disetting 


sangat ketat sekali. 


KESIMPULAN 

Madura merupakan wilayah kepulauan yang identik dengan pesantren, 
keberadaan pesantren di Madura menyebar luas di semua empat kabupaten di 
Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep. 


Sebagaimana pesantren di Indonesia pada umumnya, mayoritas pesantren di 


Madura dikenal mempunyai hubungan dekat dengan organisasi Islam terbesar 
di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU), baik hubungan karena adanya ikatan 
afiliasi kelembagaan maupun hubungan secara kultural keagamaan. Dalam 
perkembangannya, keberadaan pesantren di Madura mengalami perkembangan 
dan kemajuan, mereka berinvolusi dan bertransformasi kelembagaan menjadi 
lebih kekinian. Salah satu bentuk transformasi yang mereka lakukan adalah 
dengan melakukan modernisasi, baik modernisasi di bidang pengajaran, sistem 
pengajaran, tata kelola, hingga modernisasi secara kelembagaan. Menariknya, 
meskipun terjadi modernisasi di banyak lini, itu tidak menanggalkan identitas 
aslinya mereka sebagaimana asalnya. Pesantren dengan segala kelebihan dan 
keunggulan dirinya tetap berdiri dan berjalan sebagaimana jati dirinya, dan 
pada saat bersamaan mereka tetap dapat bertahan dan menyesuaikan diri 
dengan perkembangan zaman. Dalam konteks dinamika di Madura, modernisasi 
pendidikan di pesantren dilakukan dengan menerapkan beberapa standar, 
yakni: 1) Standar kompetensi lulusan, standar ini merupakan kriteria mengenai 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 


keterampilan . 2) Standar isi, standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup 


56 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 41-58 


materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu. 3) Standar proses, standar proses adalah kriteria 
mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 
mencapai standar kompetensi lulusan. 4) Standar tenaga pendidik dan 
kependidikan, standar ini merupakan kriteria mengenai pendidikan prajabatan 
dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5) Standar 
sarana dan prasarana, standar ini merupakan kriteria mengenai ruang belajar, 
tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, dan laboratorium. 6) 
Standar pengelolaan, standar ini merupakan kriteria mengenai perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan. 7) Standar pembiayaan, standar ini merupakan kriteria mengenai 
komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 
satu tahun. 8) Standar penilaian, standar ini merupakan kriteria mengenai 


mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 


DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Said. Pesantren, Jati Diri Dan Pencerahan Masyarakat. 1. 1. Sumenep: Said 
Abdullah Istitute Publishing, 2007. 

Anisaturrohmah, Yeni. “Modernisasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan 
Wawasan Keilmuan Santri Putri I Al-Amien Prenduan Sumenep Madura”. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2008. 

Arifin, Muzayyin. Fi/safat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2003. 

Barizi, Ahmad. Pendidikan Integratif Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam. 
Malang: UIN-Maliki Press, 2011. 

Daulay, Haidar Putra. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. 
Jakarta: Kencana, 2004. 

Departemen Agama RI. Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan Dan 
Perkembangannya. Jakarta: JP, 2003. 

Dhofier, Zamakhsari. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: 
LP3ES, 1982. 

Djamaluddin, and Abdullah Aly. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka 
Setia, 1998. 

Fahmi, Muhammad. “Mengenal Tipologi Dan Kehidupan Pesantren. Jurnal 
Pendidikan Dan Pranata Islam 6, no. 2 (Oktober 2015). 

Fathurrohman, Muhammad, and Sulistyorini. Inplementasi Manajemen Peningkatan Mutu 
Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktik 
Dan Teoritik). Yogyakarta: Teras, 2012. 

Hamdi, Ahmad Zainul. “Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Sy?'i 
Sampang Madura”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (1 March 
2012): 215—31. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231. 


Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 57 


Fiena Saadatul Ummah 


Harisah, Akramun Nisa. Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah Perubahan Sosial 
Budaya”. Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan 12, no. 1 (13 April 2020): 1—22. 
https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.268. 

Harrison, Helena, Melanie Birks, Richard Franklin, and Jane Mills. “Case Study 
Research: Foundations and Methodological Orientations”. Forum Ounalitative 
Sozialforscbung / Forum: Oualitative Social Research Vol 18 (24 Januaty 2017): No 
1 (2017). https://doi.otg/10.17169/FOS-18.1.2655. 

lik, Mansurnoort. Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura. (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1990. 

K.Denzin, Norman. Handbook of Onalitative Research. London: Sage Publication, 1994. 

Kuswandi, Iwan, and Ihwan Amalih. Sang Konseptor Pesantren KH. Muhammad Idris 
Jauhari. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015. 

Madjid, Nurcholish. Bi/ig-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Dian Rakyat, 
n.d. 

Mutohar, Ahmad, and Nurul Anam. Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam Dan 
Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. 

Pribadi, Yanwar. Is/am, State and Society in Indonesia, Local Politics in Madura. New York: 
Routledge, 2018. 

Salam, Moh. Ishag Abd. “Reproduksi Kekuasaan Kyai, Penggunaan Sarana Ideologi 
Dan Kekuasaan Dalam Pemilukada Bangkalan”. Universitas Airlangga 
Surabaya, 2015. http://repository.unair.ac.id/38789/. 

Siddig, Akhmad. “Madurese Christian In Search of Christian Identity within Muslim 
Society” 57, no. 1 (2019): 30. 

Suharto, Babun. Dari Pesantren Untuk Umat Reinventing Eksistensi Pesantren Di Era 
Globalisasi. Surabaya: Imtiyaz, 2011. 

Syarif, Zainuddin. “Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura”. 
Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (22 December 2016): 293. 

https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500. 

. Zainuddin Syarif Dinamisasi Manajemen Pendidikan Pesantren, Dari Tradisional 

Hingga Modern. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018. 

Zakiyah, Zakiyah. “Manuscripts in Sumenep Madura, the Legacy of Pesantren and Its 


Ulama”. Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and 
Heritage 6 (30 June 2017): 21. https://doi.org/10.31291/hn.v6bi1.133. 


58 Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren ........ 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam 
Az-Zarnuji dalam Kitab Ta Iim Al-Muta'allim dan 
Relevansinya dengan Merdeka Belajar 


@shidgi Junaidi 


Sekolah Tinggi Agama Islam Nasy'atul Muta'allimin, Indonesia 
8 shidgi.kalangka82@gmail.com 


“Korespondensi: shidgi.kalangka82 @gmail.com 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim: 21 Agustus 2023 
Revisi: 23 Agustus 2023 
Diterima: 9 September 2023 
Terbit : 15 September 2023 


Kata Kunci: 
Paradigma, Ta'lim al- 
Muta allim, Humanistik, 
Merdeka Belajar 


The book Ta lim a-Muta allim written by Imam Az-Zamuji is a classic work, 
because the concept of learning adheres to etbics (morals). Even so, factually, this 
book is still being studied and used as an important reference in learning 
activities, especially in Islamic boarding schools. Along with the emergence of 
modern humanistic learning tbat emphasizes the freedom and involvement of 
students in learning. So the learning of Imam Az-Zarnuji with a humanistic 
paradign of learning needs to be studied and sought for relevance to the 
independent learning paradigm. Against this background, it is felt important to 
conduet an in-depth study of Imam Az-Zarnuji's learning in the book of Ta lim 
al-Muta 'allim, to find humanistic cbaracteristics in it, and to find its relevance to 
the independent learning paradigu. This research uses the library research method. 
The research approach used is a gualitative approach with a descriptive-analtic 
method that will answer the problems that arise from the background above. 


Kitab Ta'lim a-Muta'allim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji 
termasuk karya klasik, karena konsep pembelajarannya berpegang 
teguh pada etika (akhlak). Walaupun demikian, secara faktual kitab ini 
sampai sekarang masih dikaji dan dijadikan rujukan penting dalam 
kegiatan pembelajaran, khususnya di pesantren. Seiring dengan 
munculnya pembelajaran humanistik modern yang menekankan 
kebebasan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Maka 
pembelajaran Imam Az-Zarnuji dengan pembelajaran berparadigma 
humanistik perlu ditelaah dan dicari relevansi dengan paradigma 
merdeka belajar. Dengan latar belakang tersebut, maka dirasa penting 
untuk melakukan studi yang mendalam terhadap pembelajaran Imam 
Az-Zarnuji dalam kitab Ta lm al-Muta 'allim, untuk menemukan ciri- 
ciri humanistik di dalamnya, dan menemukan pula relevansinya 
dengan paradigma merdeka belajar. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian pustaka (Wbrary research). Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis- 
deskriptif akan menjawab permasalahan yang muncul dari latar 
belakang di atas. Studi ini mendapati temuan bahwa Kitab Ta /im al- 
Muta'allim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji memiliki relevansi 
dengan paradigma merdeka belajar yang saat ini diterapkan di 
Indonesia. 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 59 


Shidgi Junaidi 


PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan rangkaian humanisasi yang bersumber dari ide-ide 
humanistik. Hal ini relevan dengan makna mendasar dari pemahaman 
humanistik sebagai pendidikan manusia. Sistem pendidikan Islam yang 
disusun di atas landasan nilai-nilai kemanusiaan sejak awal kelahirannya 
sejalan dengan esensi Islam sebagai agama yang humanistik. Islam 
memposisikan aspek manusia sebagai arah pendidikannya. Proses 
pendidikan dan pembelajaran di sekolah dipandang kurang demokratis, 
belum sepenuhnya menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan 
imajinasi dan kreativitasnya dengan sudut pandangnya. Padahal, daya 
kreatif dan kompetensi kritis dalam berpikir merupakan aset berharga bagi 
anak untuk dapatmengatasi tantangan dan lebih kompetitif. 

Dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja tidak dapat dilakukan 
secara sembarangan, tetapi harus menggunakan teori-teori dan prinsip- 
prinsip belajar tertentu agar bisa bertindak secara tepat. Artinya, teori-teori 
dan prinsip-prinsip belajar ini diharapkan dapat membimbing dan 
mengarahkan dalam merancang kegiatan belajar.2 Prinsip-prinsip belajar 
dapat dijadikan sebagai guidance (pedoman) guna tercapainya tujuan belajar 
sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai. Salah satu kitab yang membahas 
tentang pendidikan Islam khususnya berkaitan dengan pembelajaran adalah 
kitab Ta Iim al-Muta allim karya Syaikh Az-Zarnuji. Kitab ini diakui sebagai 
karya monumental yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Kitab ini 
juga banyak dijadikan bahan penelitian dan rujukan dalam penulisan karya- 
karya ilmiah, terutama dalam bidang pendidikan. Kitab ini tidak hanya 
digunakan oleh ilmuwan muslim saja, akan tetapi juga dipakai oleh para 
orientalis dan penulis barat. Salah satu keistimewaan dari kitab ini adalah 
terletak pada materi yang dikandungnya. 

Seiring dengan munculnya konsep-konsep dan metode 
pembelajaran modern yang lebih mengedepankan aspek keterbukaan dan 
keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 
potensi diri siswa secara bebas dan bermartabat sesuai dengan 


perikemanusiaan. Maka dipandang perlu dan penting untuk mengkaji lebih 


TA. Arbaya, “Model Pembelajaran Humanistik:, Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan. Nol13 (Desember 2013), 
diakses dari https://journal.uinsi.ac.id/ pada tanggal 15 Oktober 2022 

2 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 63 

3 Arif Muzayyin Shofwan, “Metode Belajar Menurut Imam Zarnuji: Telaah Kitab Ta'lim Al 
Muta'alim,” Brilian: Jurnal Riset dan Konseptual 2, no. 4 (13 November 2017), 
https://jurnal.unublitar.ac.id/index-php/ briliant/article/view/96. 


60 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


jauh konsep dan metode pembelajaran yang ada dalam kitab “Ta'lim al- 
Muta 'allim” sebagai konsekuensi logis dari sebuah eksistensi teori yang terus 
berkembang dan dinamis.4 Tinjauan terhadap sebuah teori pembelajaran 
akan terus dilakukan selama teori itu masih dipakai dalam praktik 
pembelajaran sebagai akibat perkembangan dan kebutuhan zaman yang 
makin kompleks. Salah satu pembelajaran modern itu adalah pembelajaran 
berparadigma humanistik, karena berdasarkan pada teori-teori pembelajaran 
konsruktivistik dan humanistik. Dalam teori ini siswa harus menemukan 
sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks untuk mengkonstruk 
pengetahuannya sebagai wujud dari tuntutan kemanusiaan yang dimiliki. 
Siswa adpat benar-benar memahami dan menerapkan pengetahuan, 
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya sehingga 
potensi dirinya bisa diaktualisasikan. Dalam teori ini, posisi guru bukan 
sebagai sumber ilmu, tapi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam 
mengkonstruksi pengetahuannya.$ 

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, dunia pendidikan saat ini 
dihadapkan pada tantangan baru seiring massifnya perubahan sosial 
masyarakat akibat perkembangan teknologi media informasi yang pesat.” 
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui 
kementerian pendidikan baru-baru ini memperkenalkan satu sistem atau 
paradigma pendidikan baru, yakni pendidikan paradigma merdeka belajar. 
Pada prinsipnya, jika diamati lebih mendalam paradigma ini sangat 
menekankan pada keluwesan dan dinamisasi sistem belajar, metode ini 
sedikit bergeser atau berubah dari mode sistem pendidik sebelumnya yang 
cenderung kaku dan sangat birokratis. Sampai pada batasan-batasan 
tertentu, jika metode merdeka belajar ini dikaitkan dengan pemikiran 
pedagogik dari Imam Az-Zarnuji di atas, sekilas penjelasan dan rumusan 
pendidikan dari Imam Az-Zarnuji memiliki korelasi atau keterkaitan 
dengannya, baik dari segi subtantif maupun teknisnya. Atas dasar inilah 
penelitian ini memiliki ketertarikan khusus untuk mengkaji dan melakukan 


penelitian secara lebih mendalam terkait relavansi paradigma pedagogik 


4 Samdani Samdani dan Isny Lellya, “Konsep Ta'lim Al-Muta'allim dalam Kultur Adab Perguruan 
Tinggi Islam Di Kalimantan Selatan,” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 19, n0. 1 (14 Juli 
2021): 127, doi:10.18592/khazanah.v1911.4559. 

3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 28. 

S Baharuddin dan Moh Makin, Manajemen Pendidikan Islam. (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 

7 Teuku Kemal Fasya, “Budaya Lokal di Era Disrupsi dan Ketahanan Nasional : Sebuah Tantangan 
Bagi Antropologi Pendidikan,” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi 1 (2020). 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 61 


Shidgi Junaidi 


humanistik perspektif imam az-zarnuji dalam kitab ta'lim al-muta'allim 
dengan penerapakan paradigma merdeka belajar yang saat ini tengah 
diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia kontemporer. 


Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Teknik deskriptif analitik ini digunakan untuk 
mengungkapkan konsep dan metode pembelajaran Imam Az-Zarnuji dalam 
kitab “Ta Tim al-Muta allim” dari perspektif konsep pembelajaran humanistik. 
Dengan cari ini akan dihasilkan sebuah temuan untuk menguatkan teori 
lama, atau menemukan sebuah teori baru yang bisa dijadikan solusi alternatif 
dan kesimpulan dari permasalahan yang sedang dikaji dengan pendekatan 
Library Research. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab 
“Ta Tim al-Muta 'allim Tharig at-Ta'allum” karya Imam Az-Zarnuji yang dirasah 
dan tahgignya dilakukan oleh Imam Ghazali Said. Kitab ini diterbitkan oleh: 
Diyantama Surabaya pada tahun 1997. Kitab ini berisi fashal-fashal atau bab 


yang membahas tentang pembelajaran. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konsep Pembelajaran Berparadigma Humanistik Imam Az-Zarnuji 
dalam Kitab Ta Iim al-Muta 'allim 
Secara konseptual poin-poin pembelajaran Imam Az-Zarnuji dalam kitab 
Ta'lim al-Muta'allim disampaikan dalam konteks etika (akhlak), di mana 
kepatuhan siswa pada guru menjadi salah satu indikatornya. Hal ini 
menyebabkan, dalam banyak hal, aspek metodologis pembelajaran tidak 
begitu banyak dibahas, tapi diuraikan dalam bentuk-bentuk teknis kegiatan. 
Meskipun demikian, konsep pembelajaran yang ada dalam kitab Ta'lim al- 
Muta 'Ilim telah memberikan nuansa pendidikan yang cukup ideal, yaitu 
sebuah konsep pendidikan yang bermuara pada penanaman etika (akhlak). 
Jika dikaitkan dengan visi pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana 
tertuang dalam udang-undang pendidikan nasional, pesan etika atau moral 
dalam pemikiran Imam Zarnuji memuat relevansi dan kesesuaian yang 
cukup dekat. 

Imam  Az-Zarnuji memandang bahwa kesuksesan dalam 


pembelajaran itu membutuhkan kesungguhan dari tiga pihak yaitu, siswa, 


8 Imam Tholabi, “Pemikiran Pendidikan Az-Zarnuji Dalam Kitab Ta'limul Mutalim,” Jurnal Tribakti, 
Volume, 21 Nomor 1, (Januari 2010), 9. 


62 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


guru, dan orang tua (jika masih hidup), karena kesungguhan itu akan 
membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, dan yang tertutup bisa terbuka.” 
Maka, ketiga pihak ini harus memiliki interaksi yang baik agar nantinya 
dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang optimal. Masing-masing dari 
ketiga pihak tersebut harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. 
Siswa harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, yaitu 
belajar. Guru harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, 
yaitu mendidik — dan mengajar. Sementara orang tua juga harus 
bersungguh-sungguh menjalankan tugas untuk membiayai siswa (anaknya) 
pada masa-masa belajar.” Ini dikarenakan pembelajaran itu merupakan 
proses yang melibatkan dua arah, di mana tugas mengajar dilakukan oleh 
pihak guru sebagai pendidik, sedangkan tugas belajar dilakukan oleh siswa 
sebagai peserta didik. 

Dalam konteks pembelajaran, siswa bisa diindikasikan sebagai orang 
yang tengah memerlukan ilmu pengetahuan, bimbingan dan arahan, 
sedangkan guru bisa diasumsikan sebagai orang yang memberikan 
pengetahuan. Oleh karena itu, aktivitas siswa dalam mencari pengetahuan 
dan aktivitas guru dalam memberi pengetahuan harus berjalan secara 
sinergis, karena hal tersebut melibatkan interaksi antara siswa dan guru yang 
terjadi di dalamnya. Dalam hal ini Imam Az-Zarnuji mengutip perkataan 
Imam Abu Yusuf ketika ditanyakan kepadanya: 

"SBL Lalat Lag GILENYI ga SIKUN U 1I6 8 lali LG aa" 
“Dengan apa engkau mengetahui suatu ilmu? Imam Abu Yusuf menjawab, 
“Saya tidak pernah berhenti belajar (istifadah), dan saya juga tidak pelit 


memberikan ilmu (ifadah)” » 


Pada dasarnya hakikat ilmu dalam pandangan Islam adalah sesuatu 
yang berasal dari Allah. Sedangkan belajar kepada seorang guru merupakan 
proses yang harus dijalani dan dilakukan untuk memperoleh ilmu tersebut. 
Seorang guru harus berkelakuan baik dan mempunyai etika (akhlak) yang 
mulia, sehingga bisa dijadikan figur, contoh dan suri tauladan yang 
dibutuhkan dalam membentuk watak siswa. Ini merupakan syarat utama 


menjadi guru, karena guru itu sangat diperhatikan oleh siswa yang bersifat 


9 Burhanul Islam Az-Zarniji, Ta lm a-Muta 'allim Tarig at-Ta allum, dirasah wa tahgig: Imam Ghazali 
Sa'id, (Surabaya: Diyantama, 1997), 52. 

10 Arif Muzayin Shofwan, “Metode Belajar menurut Imam Zarnuji: Telaah Kitab Ta'lim al- 
Muta Allim,” BRILLANT5 Jurnal Riset dan Konseptual, Volume 2, Nomor 4, (November 2017), 418. 

1 Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta lim al-Muta 'allim, 09. 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 63 


Shidgi Junaidi 


suka meniru. Selain memiliki etika (akhlak) yang mulia seperti disebutkan 
sebelumnya, Imam Az-Zarnuji mengutamakan orang yang lebih “alim, lebih 
wara", dan lebih tua usianya sebagai syarat untuk dijadikan guru yang baik.!2 
Guru yang “alim bisa digambarkan sebagai orang yang memiliki 
pengetahuan dan wawasan yang luas. Kealiman guru mutlak diperlukan, 
karena fungsi dan perannya yang penting dalam memberikan pengetahuan 
kepada siswa. Guru memberikan ilmu, sementara siswa menerima ilmu. 
Proses interaksi dua arah ini bisa dijalankan dengan baik, apabila guru 
memenuhi syarat atau kualifikasi seperti telah disebutkan. Guru harus 
mempunyai akhlak yang mulia, lebih “alim dan lebih wara" dari siswanya, 
dan lebih tua usianya. Jika itu bisa dijalankan, maka hasil pembelajaran bisa 
diperoleh dengan baik. 

Selanjutnya, memilih teman dalam belajar adalah hal yang harus 
dilakukan siswa, setelah memilih guru yang sesuai kriteria di atas. Siswa 
harus selektif dalam memilih teman yang memang pantas untuk dijadikan 
partner dalam belajar. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. Memilih teman termasuk faktor yang banyak 
memengaruhi terhadap kegiatan pembelajaran. Salah dalam memilih teman 
akan mengubah hasil secara keseluruhan. Teman yang dimiliki akan 
mencerminkan karakter seseorang, karena biasanya seseorang itu akan 
dipengaruhi dan mengikuti temannya. Oleh karena itu, siswa dalam memilih 
teman dalam belajar harus memilih teman yang mempunyai karakter yang 
baik, agar ikut menjadi baik. Sebaliknya, tidak memilih teman yang 
mempunyai karakter tidak baik, supaya tidak ikut menjadi tidak baik juga." 

Pembelajaran yang ditawarkan oleh Imam Az-Zarnuji bisa dikatakan 
sebagai konsep yang cukup ideal, karena pembelajaran harus diawali dengan 
niat atau motivasi serta mempunyai tujuan yang benar. Pembelajaran juga 
harus dilandasi kesungguhan demi tercapainya tujuan pendidikan. 
Selanjutnya perlu ditempuh cara-cara yang bersifat teknis-strategis seperti 
menulis, mengulang pelajaran, bermusyawarah, dan mempunyai cita-cita 


yang tinggi dalam belajar. Pemikiran seperti ini harus dijadikan prinsip dan 


12 Ali Sabana Mudakir, “Pengaruh Pembelajaran Kitab Ta'lim Al-Muta'allim terhadap Pembentukan 
Karakter dan Prestasi Belajar Santri,” Jurnal Ulmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner 2, no. 
2 (1 Desember 2017): 211—41, doi:10.30603/jiaj.v2i2.681. 

3 Soni Akhmad Nulhagim dkk., “Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
di Indonesia untuk Menghadapi Asean Community 2015,” Share: Social Work Journal 6, no. 2 (24 
Desember 2016): 197, doi:10.24198/share.v6i2.13209. 

14 Yundri Akhyar, “Metode Belajar Dalam Kitab Ta Lim Almuta' Allim Tharigat At-Ta Allum, Telaah 
Pemikiran Tarbiyah Az-Zarnuji,” A/-Fikra : Jual Ilmiah Keislaman 1, no. 2 (2008). 


64 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


landasan dalam melaksanakan pembelajaran yang bersifat teknis nantinya 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Imam Az-Zarnuji memandang bahwa 
tujuan pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan, adalah untuk 
mencari dan mendapat keridaan Allah dan memuliakan akal. Selain itu, juga 
bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah dan menjaga kesehatan badan 
dalam rangka mencapai kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Dengan 
demikian, tujuan pendidikan bukanlah mencari harta benda dan kemuliaan di 
sisi manusia dalam kehidupan. Tujuan yang ada harus berorientasi pada 
kepentingan keagamaan dan mencari rida Allah semata serta kebahagiaan 
kehidupan di akhirat. Hal itu bisa dicapai dengan menanamkan etika 
(akhlak) dalam setiap kegiatan pembelajaran.'s 

Tujuan pendidikan dan pembelajaran sepertinya tidak bisa dilepaskan 
dari adanya tujuan ideal dan tujuan operasional. Tujuan ideal merupakan 
tujuan yang disesuaikan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, karena 
pendidikan adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup. Maka, secara idealis 
bisa dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah sama halnya dengan tujuan 
hidup manusia. Pembelajaran humanistik, sebagai pembelajaran modern, 
diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk diimplementasikan 
sehingga potensi siswa sebagai manusia yang utuh bisa diaktualisasikan. 
Siswa bebas dan maksimal mengonstruksi pengetahuannya tanpa adanya 
hegemoni dengan berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi dan 
kemanusiaan dengan berdasarkan pada kesepakatan. Secara substansial, ciri- 
ciri yang ada mengacu ke teori pembelajaran konstruktivistik dan teori 
pembelajaran humanistik yang menjadi pijakannya. Ciri-ciri pembelajaran 
humanistik cukup banyak, namun bisa digabungkan dan dikombinasikan 
menjadi beberapa ciri penting, yang secara garis besar tidak menyimpang 
dari keseluruhan ciri yang ada.!5 

Agar mudah dipahami, secara konklusif ciri-ciri pembelajaran 
humanistik mengandaikan empat hal, pertama, adanya ruang bagi siswa 
dalam menyampaikan gagasan dan kreativitas untuk mengembangkan 
kreativitas dan potensi dirinya tanpa ada tekanan. Kedua, adanya kesadaran, 
komunikasi yang harmonis antar siswa, dan sikap saling menghargai satu 
sama lain sehingga siap menerima pelajaran lahir dan batin. Ketiga, adanya 


kepedulian dan tanggung jawab terhadap hak-hak individu siswa sebagai 


15 Lembaga Administrasi Negara, Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II. 
(Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015). 

16 Saihu Saihu dan Taufik Taufik, “Etika Menuntut Ilmu Menurut Kitab Ta'lim Muta'alim,” A/ Amin: 
Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 2, no. 02 (10 Oktober 2019): 105—16, doi:10.36670/alamin.v2i02.20. 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 65 


Shidgi Junaidi 


manusia dan orang lain untuk mengenali potensi dirinya. Keempat, Adanya 
bahan pembelajaran dan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk 
menambah minat dan perhatian siswa selama mengikuti pembelajaran 
sehingga siswa semangat untuk terus mencari tahu. Dengan mengacu pada 
ciri-ciri tersebut, tindakan analisis terhadap pembelajaran Imam Az-Zarnuji 
dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim dilakukan. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui ada atau tidaknya ciri-ciri tersebut dalam pembelajaran Imam 
Az-Zarnuji baik secara konseptual maupun metodologis.” 

Secara konseptual, pembelajaran Imam Az-Zarnuji merupakan 
serangkaian aktivitas yang dirancang dan harus diawali dengan niat yang 
benar, cara atau metode yang tepat, dan mempunyai tujuan yang benar yang 
bisa dicapai oleh adanya kesungguhan pelakunya. Imam Az-Zarnuji 
memandang bahwa tujuan pembelajaran sebagai bagian dari proses 
pendidikan adalah bukan mencari harta benda dan kemuliaan di sisi manusia, 
tetapi berorientasi pada kepentingan keagamaan dan mencari rida Allah 
semata, dan kepentingan kehidupan di akhirat. Hal itu bisa dicapai dengan 
menanamkan etika (akhlak) dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai 
sebuah keniscayaan agar ilmu yang didapat nantinya bisa bermanfaat dan 
barokah. 

Adapun konsep pembelajaran berparadigma humanistik Imam Az- 
Zarnuji dalam kitab Ta Tim al-Muta allim, memiliki indikator baik secara etik 
maupun strategis di antaranya sebagai berikut: 

a) Hasrat dan motivasi belajar (Niat) 

Siswa sejak awal seharusnya meluruskan niat dan menanamkan 
komitmen di dalam dirinya bahwa tujuan belajar semata-mata demi mencari 
ridha Allah, untuk menghilangkan kebodohan diri dan kebodohan orang lain 
serta untuk melestarikan agama Islam. Niat akan memengaruhi terhadap 
hasil baik dan tidaknya suatu perbuatan. Niat talab al- ilmi yang faridatun itu 
tidak boleh ditinggalkan, karena mencari ilmu termasuk ibadah, sehingga 
semua yang dilakukan harus diniatkan sebagai ibadah, agar mendapatkan 
pahala 

Dari sini Imam Az-Zarnuji memberikan gambaran bahwa niat itu 
merupakan dasar dari semua pekerjaan, khususnya dalam proses 


pembelajaran. Jadi semua aktivitas yang dirancang dan harus diawali dengan 


1 Yusup Ruswandi dan Wiyono Wiyono, “Etika Menuntut Ilmu Dalam Kitab Ta'lim Muta'alim,” 
Jual Komunikasi Islam dan  Kehumasan GKPI) 4, no. 1 (26 Januari 2020): 90—100, 
doi:10.19109/jkpi.v4i1.5937. 


66 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


niat yang benar, cara atau metode yang tepat, dan mempunyai tujuan yang 
benar yang bisa dicapai oleh adanya kesungguhan pelakunya. Imam Az- 
Zarnuji memandang bahwa tujuan pembelajaran sebagai bagian dari proses 
pendidikan adalah bukan mencari harta benda dan kemuliaan di sisi manusia, 
tetapi berorientasi pada kepentingan keagamaan dan mencari rida Allah 
semata, dan kepentingan kehidupan di akhirat. Hal itu bisa dicapai dengan 
menanamkan etika (akhlak) dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai 
sebuah keniscayaan agar ilmu yang didapat nantinya bisa bermanfaat dan 
barokah. Juga dengan niat yang benar manusia akan terarah keinginan dan 
tujuannya. 

b) Al-Jiddu, Kesungguhan 

Siswa atau orang yang mencari ilmu dalam kesungguhannya harus 
memiliki kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, sehingga siswa sangat 
memerlukan sosok guru yang dapat membimbingnya ke jalan yang lebih 
baik. Imam Az-Zarnuji berpendapat bahwa sikap bersungguh-sungguh 
adalah salah satu dasar utama dalam proses pembelajaran yang humanis, 
karena dengan bersungguh-sungguh siswa akan meraih apa yang dicita- 
citakan. Dengan bersungguh-sungguh yang diutarakan oleh Imam Az- 
Zarnuji, tentunya merupakan dasar yang sangat urgen dalam memperoleh 
ilmu (pengetahuan) dalam proses pembelajaran yang manusiawi (humanis) 
dengan tatacara yang islami. Bagi siswa dalam menggapai sebuah kesuksesan 
diperlukan kesungguhan dalam belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh 
dalam mempelajari ilmu yang diinginkan. Terbukti para ulama terdahulu, 
mereka dapat mencapai kesuksesan yang gemilang karena mereka memiliki 
semangat belajar yang luar biasa dan sangat bersungguh-sungguh. 

c) Musyawarah (Dinamika keilmuan yang objektif) 

Musyawarah (diskusi) mempunyai arti pertemuan ilmiah untuk 
bertukar pikiran. Bisa juga diartikan sebagai pembahasan suatu masalah 
secara bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dari 
penyelesaian masalah tersebut. Anjuran musyawarah atau diskusi ini berlaku 
untuk persoalan dalam segala hal. Terutama dalam mencari ilmu, maka 
musyawarah sangatlah dianjurkan, karena mencari ilmu termasuk suatu hal 
yang paling penting dan paling sulit. Dalam musyawarah atau diskusi ini 
siswa diberikan kesempatan dan kebebasan untuk mengadakan 
perbincangan ilmiah tentang suatu topik. Selain itu, guru juga harus 
memfasilitasi dan mengarahkan setiap kegiatan siswa yang berupa saling 


bertukar pendapat dan pikiran tentang suatu yang didiskusikan, sampai 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 67 


Shidgi Junaidi 


akhirnya siswa bisa membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif 
pemecahan dari masalah yang diperbincangkan. Manfaat dari musyawarah 
atau diskusi ini bisa berupa melatih kemampuan siswa dalam memecahkan 
masalah dan sikap humanis siswa bisa dikembangkan. 

d) Istifadah (Memenuhi rasa ingin tahu/kuriositas) dalam pembelajaran 

Siswa dalam menjalani proses pembelajaran hendaknya selalu 
menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baikny. Artinya, ketika 
belajar, siswa mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah 
pengetahuan dan mendukung keberhasilan cita-citanya. Dalam hal ini siswa 
memiliki kebebasan dalam menentukan berbagai cara dalam 
mengembangkan potensi dirinya (potensi kemanusiaan). Adapun cara yang 
dapat mengantarkan siswa memperoleh pengetahuan dengan potensinya 
secara maksimal sesuai yang diterangkan oleh Imam Az-zarnuji. Cara 
dimaksud meliputi: Menyimak (Al-Istima' ), Menghafal (Al-Hifz), Mencatat 
(At-Ta 1g), Menulis (Al-Kitabah), Mengulang (At-Tikrar), Bertanya (As-Su'al), 
Eksplorasi (Al-Istifadah min al-Gamr). 

Eksplorasi bisa diartikan sebagai penjelajahan lapangan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang suatu 
keadaan. Eksplorasi bisa juga dikatakan sebagai kegiatan dari situasi yang 
baru demi memperoleh pengalaman yang baru pula. Sedangkan eksplorasi 
yang dimaksud di sini adalah usaha atau kegiatan siswa dalam mencari ilmu 
pengetahuan dari sumber-sumber lain di luar jam pelajaran, baik itu dari 
orang lain maupun dari realitas atau peristiwa yang terjadi. 

Tujuan dari eksplorasi ini adalah menjadikan siswa bisa memecahkan 
masalah yang terjadi secara luas. Sementara peran guru di sini adalah sebagai 
fasilitator yang memfasilitasi dan mengakomodasi kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah dengan menemukan ide-ide dan argumen serta cara- 
cara yang berbeda. Dengan demikian, siswa diharapkan bisa mengonstruksi 
pengetahuan yang telah dimilikinya secara bebas dan mandiri. Penekanan 
dalam eksplorasi ini terletak pada adanya aktivitas dan pemberian 
pengalaman secara langsung pada siswa (inguiry), di mana siswa mempunyai 
kesempatan yang luas untuk mencari dan menemukan sendiri apa yang 
dibutuhkannya, baik dari orang lain atau fenomena lainnya, terutama dalam 


pembelajaran yang bersifat abstrak.'s 


18 Yudi Setianto, “Dikotomi Bebas Nilai dan Nilai Pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah,” Jurnal 
Pendidikan dan Kebudayaan 18, no. 4 (31 Desember 2012): 477, doi:10.24832/jpnk.v18i4.103. 


68 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


Secara metodologis, Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta Jim al-Muta @allim 
mengemukakan metode pembelajaran yang bisa dikatakan meliputi dua 
aspek, yaitu aspek etik dan aspek strategi. Aspek etik mencakup apa yang 
harus dilakukan oleh siswa sebelum memulai belajar seperti menata niat, 
mempunyai wudu', menghormati guru dan lain-lain. Hal ini cukup beralasan 
karena dari perbandingan antara kedua aspek tersebut, aspek etik lebih 
diutamakan, karena mendapat porsi pembahasan yang lebih dominan, 
sebagaimana telah uraikan sebelumnya. Adapun aspek strategi mencakup 
cara-cara atau teknik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam 
ini, hal Imam Az-Zarnuji menggunakan banyak metode, seperti ceramah, 
menyimak, menghafal, menulis, mencatat, mengulang, membaca, menjaga 
jarak, bertanya, kontemplasi, diskusi, dan eksplorasi, kontemplasi, diskusi, 
dan eksplorasi.! 

Secara operasional, metode-metode tersebut bisa diklasifikasikan 
menjadi dua model, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru 
(teacher centered) dan model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 
centered). Model pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) di 
sini adalah pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Metode 
ceramah atau yang disebut juga dengan metode tradisional, sejak dulu telah 
digunakan sebagai alat yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan 
materi pelajaran. Metode ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam 
kegiatan pembelajaran, meskipun metode ini lebih banyak menuntut 
keaktifan guru dari pada siswa. 

Adapun model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 
centered) adalah pembelajaran yang yang menggunakan metode-metode 
seperti menyimak, menghafal, menulis, mencatat, mengulang, membaca, 
menjaga jarak, bertanya, kontemplasi, diskusi, dan eksplorasi. Metode- 
metode ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran seperti yang 
diinginkan oleh pembelajaran humanistik. Metode-metode ini juga membuat 
siswa bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara bebas, karena 
adanya dominasi guru tidak nampak dalam metode-metode ini. Siswa dapat 
metode-metode ini untuk mengasah kemampuannya tidak sebatas aspek 


kognitif saja, namun aspek afektif dan aspek psikomotor.2 


19 Endranul 'Aliyah dan Noor Amirudin, “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim 
Karangan Imam  Az-Zarnuji,” Jurmal Tamaddun 21, no. 2 (29 Juli 2020): 161, 
doi:10.30587/tamaddun.v21i2.2113. 

20 Andi Nurwati, “Penilaian Ranah Psikomotorik Siswa dalam Pelajaran Bahasa,” Edukasia: Jurnal 
Penelitian Pendidikan Islam 9, no. 2 (27 September 2014), doi:10.21043/edukasia.v9i2.781. 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 69 


Shidgi Junaidi 


Oleh sebab itu, Imam Az-Zarnuji telah mengintegrasikan nilai-nilai 
etik-religius dengan nilai humanistik dalam aktivitas pembelajaran, sehingga 
membuatnya lebih luas dan lebih kaya dari pembelajaran humanistik sendiri. 
Pembelajaran Imam Az-Zarnuji tidak hanya mengandalkan dan berorientasi 
pada kebaikan duniawi saja, akan tetapi juga memperhitungkan kebaikan di 
akhirat nanti. Ini merupakan bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan 
(humanisme) dengan cara mengaktualisasikan potensinya sebagai manusia, 
yaitu bagaimana ia menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Semua proses 
yang dilakukan adalah untuk mencari rida Tuhan dan kebahagiaan, baik di 
dunia maupun di akhirat? Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa 
pembelajaran Imam Az-Zarnuji telah menggali dan menghidupkan kembali 
nilai-nilai etika (akhlak) dalam proses pembelajaran. Etika (akhlak) dijadikan 
sebagai landasan dalam membina hubungan yang harmonis antara guru dan 
murid dalam proses pembelajaran. Orientasi pembelajaran mengarah pada 
hubungan yang etis- humanis di setiap kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan. Hal itu bisa diupayakan dengan membuat suasana religius dan 
membiasakan akhlak yang baik dalam setiap pembelajaran, tanpa harus 
menghilangkan kepedulian terhadap hak-hak siswa untuk mengembangkan 
potensi kemanusiaannya dalam melangkah maju menggapai cita-cita yang 
seimbang antara dunia dan akhirat.2 

Mengintegrasikan unsur etika dan keilmuan dalam pembelajaran 
diyakini akan mampu membuat siswa terhindar dari bahaya keterpecahan 
diri (split personality). Tentu ini bukan tanggung jawab guru seorang, 
melainkan tanggung jawab semua yang berkepentingan (stakeholders) 
terhadap hasil keseluruhan dari sebuah proses pembelajaran. Dengan 
demikian, pembelajaran humanistik dalam pembelajaran Imam Az-Zarnuji 
dilakukan untuk menghasilkan konsep pembelajaran yang ideal. Unsur etik 
diambil dari pembelajaran Imam Az-Zarnuji yang menjadi keunggulannya, 
sementara unsur metodologinya diambil dari pembelajaran humanistik, yang 
merupakan nilai plus dari pembelajaran tersebut. Kelemahan dari 
pembelajaran tersebut dibuang, sementara kelebihannya diambil untuk 


dipadukan. Maka akan muncul pembelajaran yang etis-humanis.? 


21 Hafidz Idri Purbajati, “Relevansi Kitab Ta'lim Muta'allim dengan Pendidikan Masa Kini (Tinjauan 
Faktor-faktor Pendidikan),” Jurnal Ilmiah Munagasyah 1, n0.1 (2019): 1—32. 

2 Bakri Anwar, “Pendidikan Humanistik dalam Belajar,” Inspiratif Pendidikan 9, no. 1 (30 Juni 2020): 
126, doi:10.24252/ipv9i1.14469. 

2 Shofwan, “Metode Belajar Menurut Imam Zarnuji: Telaah Kitab Ta'lim Al Muta'alim,” 23—56. 


70 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 


Relevansi Konsep Pembelajaran Berparadigma Humanistik Imam Az- 
Zarnuji dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim dengan Paradigma Merdeka 
Belajar 
Secara genealogis, term paradigma pertama kali diperkenalka dan dijelaskan 
secara gamblang oleh Thomas Khun.24 Pada saat itu, paradigma hanya 
dijelaskan sebagai terminologi kunci yang digunakan dalam model 
perkembangan ilmu pengetahuan saja. Hingga beberapa saat kemudian, 
barulah istilah paradigma terdefinisi dengan jelas oleh Robert Friedrichs yang 
merupakan orang pertama yang mengungkapkan apa itu paradigma secara 
jelas. Paradigma merdeka belajar merupakan produk baru dalam dunia 
pendidikan khususnya di Indonesia, yang di usung oleh menteri pendidikan 
dan kebudayaan (Nadhim Makarim) yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM). Esensi dari merdeka belajar adalah 
terdapat kemandirian dan kemerdekaan berfikir dalam proses pembelajaran. 

Menurut K. Hadjar Dewantara bahwa belajar memiliki dua konsep 
yaitu kemandirian dan kemerdekaan,2? oleh karena itu bahwa dalam belajar 
harus menggunakan cara atau metode yang menyenangkan serta siswa 
senang dalam belajar dan dapat mengembangkan potensinya secara bebas 
tanpa paksaan. Menurut Mendikbud (Nadhim Makarim) yang paling penting 
adalah kemerdekaan pemikiran agar siswa memperoleh pengetahuan secara 
merdeka dan tidak tertekan dan terpaksa. Kemerdekaan belajar dapat 
memahamkan akan hubungannya dengan Allah sang khalik. Belajar adalah 
kewajiban manusia, pemahaman demikian inilah yang mendorong siswa 
untuk belajar atas kesadarannya sendiri.2 

Merdeka belajar esensinya memberikan ruang kebabasan dalam 
mengembangkan potensi diri berkarakter mulia (berakhlak), bermental yang 
matang (rasa percaya diri), inovatif, berketerampilan dan merasa nyaman 
dalam belajar untuk diaktualisasikan dalam kehidupan. Dengan konsep 
merdeka belajar dapat mencetak siswa yang berjiwa merdeka, nyaman dalam 
belajar serta dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Jika 


dicermati secara mendalam, kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Imam Az- 


4 Thorig Aziz Jayana, “Relasi Sains, Budaya, dan Agama Upaya Pendekatan Paradigma yang 
Menyatukan,” Jurnal A-Maiyah 11, no. 1 (2018): 18. 

25 Diakses dari https:/ / naikpangkat.coml filosofi pendididkan yang memerdekakan. Pada tanggal 1 Juni 2023, 
pukul 09.21 wib 

26 Dyahsih Alin Sholihah, “Pendidikan Merdeka dalam Perspektif Ki Hadjar Dewantara dan 
Relevansinya Terhadap Merdeka Belajar di Indonesia,” LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan) 12, no. 2 
(31 Desember 2021): 115, doi:10.21927 /literasi.2021.12(2).115-122. 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 71 


Shidgi Junaidi 


Zarnuji, merupakan karya bimbingan belajar yang sangat mempertimbankan 
aspek nilai-nilai kemanusiaan (humanistik). Oleh karena itu, dalam era 
modern dan kontemporer saat ini, di mana nilai-nilai kemanusiaan dalam 
pendidikan sudah tidak lagi menjadi perhatian banyak orang, maka karya 
Imam Az-Zarnuji ini masih sangat relevan dan perlu mendapatkan perhatian 
dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan analisa data lapangan, dalam ini sumber literatur berupa 
karangan atau karya Imam Az-Zarnuji, secara umum relevansi konsep 
pembelajaran berparadigma humanistik Imam Az-Zarnuji dengan paradigma 
merdeka belajar dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

Pertaman, niat (kesadaran dan perencaanaa) dan motivasi, dalam 
merdeka belajar akan tercapai ketika siswa belajar karena adanya dorongan 
niat, adanya motivasi dan perencanaan dalam memulai pembelajaran, yang 
hal ini tumbuh dalam diri siswa, di mana siswa lebih leluasa (bebas dan 
mandiri) dalam menentukan arah pembelajarannya. Kedua, Al-Jiddu, 
kesungguhan, kontinuitas dan semangat. Dalam paradigma merdeka balajar 
menjadi sesuatu yang penting dalam mengembangkan dan memperkuat 
kompetensi dan pemahaman siswa sesuai dengan kemampuan dan potensi 
yang dimilikinya, dalam artian kesungguhan dan semangat pada diri siswa 
tumbuh secara alamiah tanpa adanya interpensi dan tekanan atau paksaan, 
sehingga siswa merasa nyaman, bebas dan mandiri dalam menjalani proses 
pembelajaran. Ketiga, Musyawarah (kebebasan berfikir), dalam konsep 
merdeka belajar siswa diberi kesempatan untuk aktif melakukan eksplorasi 
terhadap isu-isu aktual yang berkaitan dengan pembelajarannya atau di luar 
pembelajaran, pada konteks ini guru menjadi fasilitator yang mengarahkan 
siswa untuk bersikap aktif dan kritis serta melatih pola pikir siswa dalam 
menganalisis sebuah persoalan terhadap apa yang dipelajarinya. Keempat, 
Istifadah (memenuhi rasa ingin tahu/kuriositas), dalam hal ini kaitannya 
dengan merdeka belajar siswa berkesempatan untuk mengupayakan dan 
meningkatkan kualitas hasil belajarnya melalui potensi dan bakat yang 
dimilikinya secara terbuka, sehingga siswa bisa menemukan dan 
memproduksi pengetahuannya dengan cara membaca, mencatat, menulis, 
merenung berbagai hal di sekitarnya dan bertanya. 

Konsep Pembelajaran Humanistik adalah konsep pembelajaran yang 
menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia menempati posisi yang sangat 
sentral dan penting, baik dalam perenungan teoritis filsafat maupun dalam 


praktik hidup sehari-hari. Dalam arti ini, manusia dipandang sebagai ukuran 


72 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 

Contemporary Islamic Studies 

Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 

bagi setiap penilaian, dan referensi utama dari setiap kejadian di alam 

semesta ini. Hal tersebut sejalan dengan konsep merdeka belajar, di mana 

merdeka belajar akan berjalan dengan baik apabila pelaku pendidikan dapat 

melihat jauh aspek filosofis sebagai landasan terbentuknya, karena sebuah 

konsep pendidikan dapat dikatakan sebagai aplikasi pemikiran filosofis. Hal 

ini dikarenakan bahwa filsafatlah yang memberikan kerangka konseptual 
yang holistik tentang manusia dan pendidikan. 

Salah satu asumsi yang melandasi adalah bahwa manusia pada 
prinsipnya merupakan pusat dari realitas, relevansi pendekatan humanistik 
dan konsep merdeka belajar diikhtisarkan sebagai berikut: 1) Siswa akan 
maju menurut iramanya sendiri dengan suatu perangkat materi yang sudah 
ditentukan lebih dulu untuk mencapai suatu perangkat tujuan yang telah 
ditentukan pula dan para siswa bebas menentukan cara mereka sendiri 
dalam mencapai tujuan mereka sendiri, 2) Pendidikan aliran humanistik 
mempunyai perhatian yang murni dalam pengembangan siswa perbedaan- 
perbedaan individual, dan 3) Ada perhatian yang kuat terhadap 
pertumbuhan pribadi dan perkembangan siswa secara individual. 
Berdasarkan relevansi konsep di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 
merdeka belajar akan terlaksana baik jika pelaku pendidikan dapat melihat 
jauh aspek filosofis sebagai landasan terbentuknya, karena sebuah konsep 
pendidikan dapat dikatakan sebagai aplikasi pemikiran filosofis dalam hal ini 
konsep humanistik. Implikasi relevansi pemikiran konsep pembelajaran 
humanistik dan konsep merdeka belajar dalam pembelajaran melibatkan 
beberapa komponen yaitu: tujuan pendidikan, materi, guru, siswa, metode, 


media dan evaluasi. 


KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep 
pembelajaran berparadigma humanistik Imam Az-Zarnuji dalam kitab 
Ta Tim al-Muta allim, baik secara etik dan strategis, itu tergambar jela dalam 
beberapa hal yang mencakup hasrat dan motivasi belajar (niat), 
kesungguhan (Al-Jiddu), kontinuitas dan semangat, dinamika keilmuan yang 
objektif (Musyawarah), dan memenuhi rasa ingin tahu/kuriositas (Istifadah). 
Adapun relevansi konsep pembelajaran berparadigma humanistik Imam Az- 
Zarnuji dalam kitab Ta Jim al-Muta 'allim baik secara etik dan strategis dengan 
paradigma merdeka belajar yaitu terletak pada kematangan fisik, mental 
dan karakter (hasrat, motivasi atau niat), memperkuat kompetensi dan 


pemahaman (Al-Jiddu), kesungguhan, kontinuitas dan semangat), 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 73 


Shidgi Junaidi 


menumbuhkan soft skill, sikap aktif dan kritis dengan mengeksplorasi isu- 
isu aktual, dinamika keilmuan yang objektif (Musyawarah), dan 
mengembangkan potensi dan bakat berupa memenuhi rasa ingin 
tahu/kuriositas (Istifadah). 


DAFTAR PUSTAKA 

Akhyar, Yundri. “Metode Belajar Dalam Kitab Ta Lim Almuta' Allim 
Tharigat At-Ta Allum, Telaah Pemikiran Tarbiyah Az-Zarnuji.” 
Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 7, no. 2 (2008). 

"Aliyah, Endranul, dan Noor Amirudin. “Konsep Pendidikan Akhlak 
Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim Karangan Imam Az-Zarnuji.” 
Jurnal Tamaddun 21, no. 2 (29 Juli 2020): 161. 
doi:10.30587/tamaddun.v21i2.2113. 

Anwar, Bakri. “Pendidikan Humanistik dalam Belajar.” Inspiratif 
Pendidikan 9, no. 1 (30 Juni 2020): 126. doi:10.24252/ip.v911.14469. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. 
ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. 

Baharuddin, dan Moh Makin. Manajemen Pendidikan Islam. Malang: UIN 
Maliki Press, 2010. 

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Aplikasi Kamus Besar 
Bahasa Indonesia V, Edisi 2016-2020. 

Baharddin dan Makin M. Pendidikan Humanistik, Konsep, Teori, dan 
Aplikasi dalam Dunia Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014 

Barizi, Ahmad. Menjadi Guru Unggul, Bagaimana Menciptakan 
Pembelajaran Yang Produktif dan Profesional. cet. ke-1. 
Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2009. 

Bawani, Imam. Metodologi Penelitian Islam. Cet. ke-1. Sidoarjo: Khozanah 
Ilmu, 2016. 

Departemen Agama RI. Al-Our'an dan Terjemahnya, cet. ke-1. Solo: Tiga 
Serangkai, 2009. 

Fasya, Teuku Kemal. “Budaya Lokal di Era Disrupsi dan Ketahanan 
Nasional: Sebuah Tantangan Bagi Antropologi Pendidikan.” 
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi 1 (2020). 

Hafidz Idri Purbajati. “Relevansi Kitab Ta'lim Muta'allim dengan 
Pendidikan Masa Kini (Tinjauan Faktor-faktor Pendidikan).” 
Jurnal Ilmiah Munagasyah 1, no. 1 (2019): 1-32. 


74 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU) Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 59-76 

Jayana, Thorig Aziz. “Relasi Sains, Budaya, dan Agama Upaya 
Pendekatan Paradigma yang Menyatukan.” Jurnal Al-Maiyah 11, 
no. 1 (2018): 18. 

Lembaga Administrasi Negara. Etika Publik: Modul Pendidikan dan 
Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia, 2015. 

Mudakir, Ali Sabana. “Pengaruh Pembelajaran Kitab Ta'lim Al-Muta'allim 
terhadap Pembentukan Karakter dan Prestasi Belajar Santri.” 
Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner 2, 
no.2 (1 Desember 2017): 211—41. doi:10.30603/jiaj.v2i2.681. 

Nulhagim, Soni Akhmad, Dudy Heryadi Heryadi, Ramadhan 
Pancasilawan, dan Muhammad Ferdryansyah. “Peranan 
Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di 
Indonesia untuk Menghadapi Asean Community 2015.” Share : 
Social Work Journal 6, no. 2 (24 Desember 2016): 197. 
doi:10.24198/share.v6i2.13209. 

Nurwati, Andi. “Penilaian Ranah Psikomotorik Siswa dalam Pelajaran 
Bahasa.” Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 9, no. 2 (27 
September 2014). doi:10.21043/edukasia.v91i2.781. 

Rahman, Musthafa. “Humanisasi Pendidikan Islam: Plus-Minus Sistem 
Pendidikan Pesantren”. Cet. ke-1. Semarang: Walisongo Press, 
2011 

Ruswandi, Yusup, dan Wiyono Wiyono. “Etika Menuntut Ilmu Dalam 
Kitab Ta'lim Muta'alim.” Jurnal Komunikasi Islam dan 
Kehumasan (JKPI) 4, no. 1 (26 Januari 2020): 90—100. 
doi:10.19109/jkpi.v4i1.5937. 

Saihu, Saihu, dan Taufik Taufik. “Etika Menuntut Ilmu Menurut Kitab 
Ta'lim Muta'alim.” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 
2, no. 02 (10 Oktober 2019): 105—16. doi:10.36670/alamin.v2i02.20. 

Samdani, Samdani, dan Isny Lellya. “Konsep Ta'lim Al-Muta'allim dalam 
Kultur Adab Perguruan Tinggi Islam Di Kalimantan Selatan.” 
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 19, no. 1 (14 Juli 
2021): 127. doi:10.18592/khazanah.v1911.4559. 

Sa'id, Imam Ghazali. “Tarjamah Hayat al-Imam Az-Zarniji” dalam 
Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta'lim al-Muta'allim Tarig at- 


Ta'allum, (Surabaya: Diyantama, 1997). 


Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 75 


Shidgi Junaidi 


Setianto, Yudi. “Dikotomi Bebas Nilai dan Nilai Pendidikan dalam 
Pembelajaran Sejarah.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 18, no. 
4 (31 Desember 2012): 477. doi:10.24832/jpnk.v18i4.103. 

Shofwan, Arif Muzayyin. “Metode Belajar Menurut Imam Zarnuji: Telaah 
Kitab Ta'lim Al Muta'alim.” Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual 
2 no. 4 (13 November 2017). 
https://jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/96. 

Sholihah, Dyahsih Alin. “Pendidikan Merdeka dalam Perspektif Ki Hadjar 
Dewantara dan Relevansinya Terhadap Merdeka Belajar di 
Indonesia.” LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan) 12, no. 2 (31 
Desember 2021): 115. doi:10.21927/literasi.2021.12(2).115-122. 


76 Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab..... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


Historiografi Perkembangan Keragaman 
Hukum Islam: Dari Era Rasulullah ke Fikih 


Mazhab 


@ suaidi 


Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 
suaidisyafiie1922 @gmail.com 


“Korespondensi: suaidisyafiie1922@gmail.com 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim: 22 Agustus 2023 
Revisi: 28 Agustus 2023 
Diterima: 9 September 2023 
Terbit: 15 September 2023 


Kata Kunci: 

Nahdlatul Ulama, pesantren, 
kebangsaan, kenegaraan, 
Indonesia 


This study focuses on discussing tbe dynamics of Islamic legal pluralism from time 
to time, starting from the time of tbe Prophet, the Companions, to the 
contemporary era. After conducting an analysis based on the theory of legal 
pluralism, this study found several findings, first, Islamic legal pluralism is any 
set of rules or norms that normatively bind human life which are confirmed based 
on Islamic values, can also take the form of customs or habits but have relevance 
to religious values. -Islamic values. Second, during the time of the Prophet. The 
pluralism of Islamic law during the time of Rasulullah SAW was not as 
developed as in later periods, such as the era of Tabiin, tabi'it-Tabiin, and s0 on. 
The source of Islamic law at that time relied directly on tbe Al-Ouran and As- 
Sunah, if there were problems in society it was immediately reported to the 
Prophet. Meanmbile, in tbe Era of Friends, there was an expansion of Islamic 
territory which broughbt non-Muslim communities into Islamic rule. This triggers 
the need for legal arrangements to accommodate the existing diversity. Pluralism of 
Islamic law during the Tabiin era was considered as an early stage in the 
development of Islamic law, tbus making the face of Islamic law to be as diverse or 
plural as it is today. 


Studi ini fokus membahas dinamika pluralisme hukum Islam dari 
masa ke masa, mulai dari zaman Rasulullah, masa sahabat, hingga di 
masa kontemporer. Setelah melakukan analisa berdasarkan teori 
pluralisme hukum, penelitian ini mendapati beberapa temuan, 
pertama, pluralisme hukum Islam adalah segala perangkat peraturan 
atau norma yang secara normatif mengikat kehidupan manusia yang 
dikukuhkan berdasarkan nilai-nilai Islam, dapat juga berbentuk adat 
atau kebiasaan namun memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam. 
kedua, pada masa Rasulullah. Pluralisme hukum Islam di masa 
Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang seperti yang ada pada 
masa-masa selanjutnya, seperti era Tabrin, tabiit-Tabiin, dan seterusnya. 
Sumber hukum Islam saat itu bersandar secara langsung pada Al- 
Ouran dan As-sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan 
kepada Rasulullah. Sedangkan di Era sahabat, terjadilah ekspansi 
wilayah Islam yang membawa masuknya masyarakat non-Muslim ke 
dalam kekuasaan Islam. Hal ini memicu perlunya pengaturan hukum 
untuk mengakomodasi keberagaman yang ada. Pluralisme hukum 
Islam pada masa Tubiiin dianggap sebagai tahap awal perkembangan 
hukum Islam, sehingga menjadikan wajah hukum Islam menjadi 
beragam atau plural seperti sekarang. 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 77 


Suaidi 


PENDAHULUAN 

Pluralisme hukum Islam merujuk pada hadirnya rasa saling bertoleransi antar 
umat beragama pasca adanya fenomena keragaman dan perbedaan dalam 
interpretasi dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim.! Baik 
antara muslim ke muslim maupun muslim ke non-muslim. Sejarah hukum Islam 
dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW., yang merupakan sumber hukum 
Islam utama, yaitu Al-Ouran dan Sunah.2 Dalam masa kehidupannya, Nabi 
Muhammad SAW. Secara langsung memberikan petunjuk dan keputusan 
hukum dalam berbagai situasi, baik melalui wahyu atau tindakan dan 
perkataannya yang dijadikan contoh atau sunah. Setelah masa Nabi Muhammad 
SAW, para sahabatnya dan generasi berikutnya, yaitu Tabiin dan Tabiin at-Tabiin 
yang bertugas untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan memperdalam 
pemahaman tentang hukum Islam. Mereka memainkan peran penting dalam 
mengumpulkan, mengatur, dan merumuskan hukum Islam, serta menyelesaikan 
perbedaan pendapat di antara mereka. 

Seiring berjalannya waktu, muncullah berbagai mazhab fikih (mazhab) 
yang berbeda dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam. Mazhab-mazhab 
ini muncul sebagai hasil dari perbedaan dalam metodologi dan pendekatan 
terhadap sumber-sumber hukum Islam yang sama. Mazhab-mazhab fikih 
terkenal dalam sejarah Islam antara lain Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab 
Syafii, dan Mazhab Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki tokoh-tokoh 
penting yang memainkan peran dalam mengembangkan metodologi dan 
pendekatan mereka dalam menghasilkan fatwa-fatwa hukum. Mereka juga 
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka melalui dialog dan diskusi 
ilmiah, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat. Namun, meskipun terdapat 
perbedaan pendapat dan mazhab yang berbeda, pluralisme hukum Islam juga 
menekankan pada kesatuan umat Islam dan keberagaman yang diakui dalam 
hukum Islam. 

Sementara, sejauh ini studi akademik tentang pluralisme dalam dimensi 


hukum Islam telah banyak dilakukan, satu di antaranya penelitian yang 


1 Setiap pembicaraan tentang toleransi dan agama harus melibatkan tiga dimensi: 
toleransi di kalangan berbagai tradisi dalam satu agama, toleransi antaragama dan 
toleransi agama itu sendiri. M. Khalid Masud, “Religions and Tolerance: Islam,” makalah 
dipresentasikann dalam Simposium tentang “Agama dan Toleransi”, 8-10 Mei 2000 
Postdam dan Berlin, Germay, h. 2. (dikutip oleh Eickelman dengan izin penulis). 

2 Muhazzir Budiman, “Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi 
Muhammad SAW, SYARIAH: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (26 September 2020): 11, 
doi:10.22373/sy.v2i2.132. 

3 Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam,” t.t., 14. 

4 Dedy Sumardi, “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen” 50 
(2016). 


718 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


dilakukan oleh Benni Setiawan (2013), Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan 
Awal. Berdasarkan studinya, dirinya mendapati temuan bahwasanya hukum 
Islam sejatinya sebuah perangkat norma dan nilai keagamaan yang berdiri di atas 
prinsip-prinsip yang tidak saja absolut, namun juga harus universal. Prinsip- 
prinsip tersebut adalah ajaran yang gath'i dan menjadi tolok ukur pemahaman 
dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Pluralisme hukum Islam 
(Islamic legal pluralisme) penting dibahas untuk memberikan gambaran yang jelas 
mengenai makna dan interpretasi sesuai konteks zaman. Aturan-aturan dalam 
hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip- 
prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks 
realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai legal 
counter terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa 
Jahiliah.5 Hasil temuan ini juga diperjelas dan diperkuat oleh sejumlah penelitian 
lainnya, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Muhammadun (2014), 
dengan judul, Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan 
Masa Kini. 

Terlepas dari kajian terdahulu di atas, meski tema kajian ini sudah pernah 
dilakukan, namun dalam konteks dinamika Islam kontemporer penelitian 
tentang pluralisme tetap penting dilakukan. Demikian karena sebagaimana kita 
tahu, hukum Islam identik atau berhubungan langsung dengan aktivitas 
kehidupan masyarakat muslim sehari-hari, baik aktivitas yang bersifat sosial 
maupun transendental. Karenanya, kajian terhadapnya harus tetap dilakukan 
secara berkesinambungan supaya nilai-nilai Islam tetap konstektual, dalam arti 
dapat diterjemahkan dan dipraktikkan ke dalam kehidupan dan aktivitas sosial 
masyarakat sehari-hari. Dalam kerangka pikir inilah sesungguhnya penelitian ini 
memiliki tujuan khusus, yakni melakukan kajian secara terfokus dan mendalam 
terkait Historiografi Perkembangan Pluralisme Hukum yang berlangsung dalam 
internal Islam, baik mulai dari era atau masa Rasulullah, era para sahabat, era 


para Tabiin, hingga ke masa perkembangan fikih klasik. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pluralisme Hukum Islam Era Rasulullah 
Pluralisme hukum Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang 
seperti yang ada pada masa-masa selanjutnya. Sumber hukum Islam saat itu 


hanya Al-Ouran dan as-Sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan 


5 Benni Setiawan, “Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal,” Jurnal Humanika, 
Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 12, no.1 (2012). 

Ss Muhammadun Muhammadun, “Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat 
Madani: Masa Nabi dan Masa Kini,” Jurnal Indo-Islamika 4, no. 2 (19 September 2020): 
190-201, doi:10.15408/idi.v4i2.17395. 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 79 


Suaidi 


kepada Rasulullah.? Hal ini karena pada masa itu, hukum Islam yang menjadi 
acuan utama dalam menentukan hukum adalah Rasulullah sendiri sebagai 
penerima wahyu berupa Al-Ouran dan Sunah. Misalnya secara doktrin, 
pluralisme hukum telah mendapat pengakuan dalam Al-Ouran yang tertuang 
dalam konsep syariah.8 

Hukum yang berasal dari sumber lain belum terlalu banyak 
dipertimbangkan. Meskipun demikian, pada masa itu, terdapat beberapa 
kejadian di mana Rasulullah SAW memberikan toleransi dan pengakuan 
terhadap hukum yang berbeda dengan Islam. Salah satu contohnya adalah ketika 
Rasulullah memberikan perlakuan yang sama terhadap penduduk Yahudi di 
Madinah dan sama seperti perlakuannya pada kaum muslim sehingga Rasulullah 
menghormati keberadaan hukum Yahudi dan membiarkan mereka menjalankan 
hukum mereka sendiri.” 

Fakta sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang memuat 
ajaran pluralisme hukum yang dijadikan pegangan dan dasar oleh Nabi untuk 
menggambarkan bekerjanya sistem hukum yang hidup pada saat itu. Pada masa 
ini sistem hukum yang berlaku tidak terbatas pada hukum Al-Ouran (Islam), 
akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat 
keberadaannya diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala negara. Fakta ini 
menjadi pembeda konsep pluralisme hukum dalam konteks sekarang adanya 
sistem hukum sentralistis (negara) sebagai hukum dominan, sehingga sistem 
hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi terabaikan. Akibatnya terjadi 
disharmonisasi sistem hukum dan menimbulkan kesan adanya pemaksaan 
hukum tunggal yaitu hukum negara. Interaksi sistem hukum dalam masyarakat 
Madinah dituangkan dalam dokumen resmi yang dikenal dengan sebutan 
Piagam Madinah'?, yang memuat perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani 
Madinah, jelas tertulis di dalamnya poin toleransi, dan dilaksanakan secara 
konsekuen oleh Rasulullah SAW dan muslimin ketika itu." 

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan kebebasan dalam memilih 


agama. Dalam hal kebebasan beragama digambarkan bahwa agama merupakan 


7 Jidan Ahmad Fadillah dkk., “Mazhab dan Istinbath Hukum,” Al-Hikmah: Jurnal Studi 
Agama-Agama 7, no. 2 (2021): 243—44. 

8 2Ajaran normatif yang bersumber dari Al-Ouran menjelaskan prinsip pluralisme 
dijelaskan dalam surat Hud (11) ayat 118, al-Hujurat (49) ayat 13, al-Isra' (17) ayat 84 dan 
al-Maidah (5) ayat 48. 

9 Suryan Suryan, “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam,” Jurnal Ushuluddin 
23, no. 2 (2017): 188, doi:10.24014/jush.v23i2.1201. 

10 Sumber asli piagam madinah terdapat dalam Ibnu Hisyam, Sirah alNabawiyah, tahgig 
Mustafa al-Saga, Ibrahim al-Abyari dan Abd al-Hafiz Syalabi (t.tp.: t.p., t.t.), 501-502. 

1 Suryan, Suryan, “Toleransi Antarumat Beragama”,... 193. 


80 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, yang tidak diperkenankan untuk 
memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pada masa itu, ada orang-orang yang 
masuk Islam, namun tetap ingin menjalankan beberapa praktik keagamaan 
mereka sebelum masuk Islam. Rasulullah SAW., memberikan toleransi dan 
mengizinkan mereka melakukannya. Dengan banyaknya agama di Arab sebagai 
contoh bahwa keberagaman memang sudah sejak dahulu ada, sehingga pada 
awal masuk Islam, Nabi membuat piagam Madinah untuk mengatasi persoalan 
perbedaan tersebut. Perbedaan sesembahan bagi mereka tidak ditampakkan 
secara terang-terangan melalui konflik, mereka tidak mau tahu urusan terhadap 


sesembahan yang lain selagi tidak membuat keonaran. 


Sejarah Pluralisme Hukum Islam di Masa Sahabat 

Era sahabat, terjadilah ekspansi wilayah Islam yang membawa masuknya 
masyarakat non-Muslim ke dalam kekuasaan Islam. Hal ini memicu perlunya 
pengaturan hukum untuk mengakomodasi keberagaman yang ada. Khulafaur 
rasyidin saat itu, seperti Umar bin Khattab, mengeluarkan peraturan-peraturan 
yang memperhatikan keberagaman tersebut, seperti mengakui hukum yang 
berlaku di masyarakat non-Muslim dan memberikan hak-hak kepada non- 
Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pada masalah ijtihad ternyata 
Khalifah Umar telah mencontohkan dengan melakukan ijtihad tentang hukum 
Islam. Ijtihad hukum yang mencakup sejumlah aspek, yaitu tidak melaksanakan 
hukuman potong tangan terhadap pencuri demi membebaskan dirinya dari 
kelaparan, menghapuskan bagian zakat bagi para mualaf (orang yang dibujuk 
hatinya karena baru masuk Islam, menghapuskan hukum Mut'ah (kawin 
sementara) yang sebelumnya diperbolehkan.'? 

Namun, pada masa ini Al-Ouran dan hadis masih menjadi sumber utama 
dalam menentukan hukum Islam. Sumber hukum lain seperti ijmak dan giyas 
baru berkembang pada masa setelahnya. Pada masa para sahabat Nabi, Abu 
bakar dan Umar di dalam menjalankan Ijmak terkesan bahwa Ijmak ketika itu 
adalah hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka dan yang dipandang 
dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala Negara. Akan tetapi, para 
mujtahid di saat para khulafa' tidak mementingkan lagi dasar permusyawaratan 
namun lebih mengartikan Ijmak dengan persetujuan paham para ahli ijtihad atau 
para fukaha' terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, meskipun ada upaya 


untuk mengakomodasi keberagaman dan pluralisme hukum Islam pada masa 


12 Maman A Maliky, Sejarah Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN, 
2005), 90 

13 Ahmad Abdullah Madjid, Mata Kuliah Ushul Figih (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), 
Hal.-66 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 81 


Suaidi 


Rasulullah dan khulafaur rasyidin, namun bentuk dan perkembangannya masih 
terbatas. 

Pluralisme hukum Islam di masa sahabat tidak terlalu dikenal karena pada 
masa itu, hukum Islam masih berkembang dan belum terorganisir dengan baik." 
Namun, terdapat beberapa prinsip yang dapat dianggap sebagai bentuk awal 
dari pluralisme hukum Islam di masa sahabat, Pertama, pada masa itu, terdapat 
beberapa sumber hukum Islam yang diakui, antara lain Al-Ouran, Hadis, Ijmak 
(konsensus para ulama), dan Oiyas (analogi hukum). Sumber-sumber ini 
dianggap sah dan dijadikan acuan dalam menentukan hukum Islam meskipun 
untuk ijmak dan giyas tidak berkembang pesat seperti masa-masa selanjutnya,'” 
Kedua, pada masa sahabat, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam 
menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Perbedaan ini terutama terjadi dalam 
hal interpretasi ayat Al-Guran dan Hadis. Beberapa sahabat mengambil 
pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Namun, 
perbedaan ini tidak mengarah pada konflik yang berarti di antara mereka, karena 
mereka selalu berupaya mencapai mufakat dalam menentukan hukum Islam: 
Ketiga, pada masa sahabat, terdapat perbedaan hukum antara kaum Muslimin 
yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Misalnya, pada saat itu terdapat 
perbedaan hukum antara Muslim yang berasal dari Arab dan non-Arab. Muslim 
non-Arab pada awalnya tidak diwajibkan untuk menguasai bahasa Arab dan 
memahami hukum Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka diberi 
kelonggaran dalam menerapkan beberapa hukum Islam, Keempat, pada masa 
sahabat, terdapat prinsip "al-'urf” yang diakui sebagai sumber hukum Islam. 
Prinsip ini mengakui bahwa kebiasaan atau praktik yang dilakukan oleh 
masyarakat sebagai sebuah tradisi dapat menjadi sumber hukum Islam. 

Secara keseluruhan, meskipun belum terorganisir dengan baik, pluralisme 
hukum Islam sudah ada pada masa sahabat. Perbedaan pendapat dan perbedaan 
hukum antara kaum Muslimin diakui dan dihargai, dan mereka selalu berupaya 
mencapai kesepakatan dalam menentukan hukum Islam. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada masa sahabat, pluralisme hukum Islam dianggap sebagai hal yang 
wajar dan dihargai. Perbedaan pandangan dan hukum tidak menjadi sumber 
konflik atau perpecahan di antara kaum Muslimin. Sebaliknya, perbedaan ini 


dianggap sebagai bagian dari keanekaragaman dan kekayaan Islam.'$ 


14 Husnul Fatarib, “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan 
Adabtabilitas Hukum Islam),” Jurnal Nizam 4, no. 01 (2014). 

15 Asrowi Asrowi, “Ijma dan Oiyas dalam Hukum Islam,” Aksioma Al-Musagoh : Journal of 
Islamic Economics and Business Studies 1, no. 1 (2018). 

16 Yudesman Yudesman, “Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam,” Al-Oisthu: 
Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 11 (20 Februari 2022): 1-16, doi:10.32694/gst.v11i.1194. 


82 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


Namun, penting untuk dicatat bahwa pluralisme hukum Islam pada masa 
sahabat masih sangat terbatas. Hukum Islam pada masa itu belum sepenuhnya 
terorganisir dan terstruktur, dan sumber-sumber hukum Islam belum 
sepenuhnya ditetapkan. Selain itu, perbedaan hukum antara kaum Muslimin juga 
masih terbatas pada beberapa aspek saja. Pada masa selanjutnya, setelah masa 
sahabat, pengembangan hukum Islam terus berlanjut dan semakin terstruktur. 
“Terdapat banyak perdebatan dan perselisihan dalam menentukan sumber dan 
prinsip hukum Islam yang sah, serta pengembangan metodologi dalam 
memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Namun, pluralisme hukum Islam 
yang dianggap sebagai bagian dari keanekaragaman dan kekayaan Islam tetap 
menjadi prinsip yang dihargai dan dijunjung tinggi dalam sejarah hukum Islam. 


Sejarah Pluralisme Hukum Islam di Masa Tabiin 
Tabiin adalah generasi yang datang setelah generasi sahabat. Mereka pada 
umumnya pernah belajar dari sahabat. Sejak masa Umar bin Khattab para 
sahabat telah tersebar ke berbagai daerah yang telah masuk ke dalam wilayah 
kekuasaan Islam.!8 Di masa Tabiin (generasi Muslim setelah Sahabat Nabi 
Muhammad SAW), terdapat pluralisme hukum Islam yang berkembang sebagai 
hasil dari perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. 
Dalam periode ini, terdapat beberapa kelompok ulama yang memiliki pandangan 
dan metode yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Di antara kelompok- 
kelompok tersebut adalah Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadits. Ahl al-Ra'yi, yang terdiri 
dari ulama-ulama dari Irag, mengedepankan ijtihad atau interpretasi personal 
dalam menentukan hukum Islam, sementara Ahl al-Hadits, yang terdiri dari 
ulama-ulama dari Hijaz, mengedepankan hadis atau sunah Nabi sebagai sumber 
hukum utama. Misalnya, ditemukan aliran ahl al-hadits dimotori oleh Said bin 
Musayyab (w. 93 H), sedang ahl al-ra "yi oleh al-Yamah al-Nakh'"i (w. 72 H).” 
Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum dalam Islam 
pada masa Tabim, para ulama cenderung memandang perbedaan tersebut 
sebagai sumber kekayaan dan kemajuan dalam memahami hukum Islam. Mereka 
juga berusaha mencari titik temu dalam perbedaan pendapat tersebut agar tidak 
terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam. Selain itu, pada masa 


Tabiin juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan mazhab-mazhab hukum 


7 Ikhwanuddin Harahap, “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi 
Hukum Islam di Era Millenial,” Jurnal Al-Magasid 5, no. 1 (2019). 

18 Dahyul Daipon. Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran Dalam 
Islam), Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, 44 

19 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama universal 
(Jogjakarta: LkiS, 2004), 60. 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 83 


Suaidi 


Islam seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki?, Mazhab Syafii, dan Mazhab 
Hambali yang memiliki pendapat dan metode yang berbeda dalam memahami 
hukum Islam. Pertumbuhan mazhab-mazhab ini turut memperkaya pluralisme 
hukum Islam pada masa Tabiin. 

Dalam hal ini, pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin dianggap sebagai 
tahap awal dalam perkembangan hukum Islam yang beragam. Perbedaan 
pandangan dan metode ini memungkinkan umat Islam untuk memiliki berbagai 
alternatif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi setempat. Meskipun demikian, para ulama tetap 
menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam bingkai Islam yang satu 
dan terpadu karena pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin juga dipengaruhi 
oleh konteks sosial dan politik pada masa itu.” Setelah wafatnya Nabi 
Muhammad SAW, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan 
sosial-politik yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan 
hukum Islam. 

Sebagai contoh, pada masa Tabiin terdapat persaingan politik antara 
Kekhalifahan Umayyah dan Kekhalifahan Abbasiyah.? Persaingan ini turut 
memengaruhi perkembangan pandangan hukum dalam Islam, karena masing- 
masing khalifah memiliki pandangan dan kepentingan politik yang berbeda- 
beda. Maka dengan adanya interaksi dengan masyarakat non-Muslim juga turut 
mempengaruhi pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin. Misalnya, para ulama 
Muslim di Mesir dan Irak mempelajari hukum Romawi dan Persia yang 
berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam. Secara keseluruhan, pluralisme 
hukum Islam pada masa Tabiin memiliki ciri khas yang berkembang dalam 
konteks sosial-politik dan kultural yang berbeda-beda. Meskipun terdapat 
perbedaan pandangan hukum dalam Islam, umat Islam pada masa itu masih 


mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Islam yang satu 


2 Salah satu dari mazhab yang tumbuh di dalam sejarah hukum Islam adalah mazhab 
Maliki yang dinisbahkan kepada Imam Malik sebagai tokoh ulama Madinah yang 
membangun figih melalui kitab figihnya Muwaththa'. Teori hukum yang dibangun oleh 
Imam Malik menempatkan Al-Ouran sebagai sumber hukum yang pertama dan 'amal 
ahl al-Madinah sebagai sumber hukum kedua. Faisar Ananda Arfa, Islam Dan Etika 
Pluralisme, MIOOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011, 100 

2 Muhammad Faisol, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 
18, no. 1 (30 Juni 2019): 33, doi:10.31958/juris.v18i1.1397. 

2 Hal ini terbukti ketika Bani Hasyim menuntut kepemimpinan Islam berada ditangan 
mereka karena mereka adalah keluarga Nabi Muhammad saw yang terdekat. Tuntutan 
itu sebenarnya sudah terpendam sejak lama, tetapi baru menjelma menjadi suatu 
gerakan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan 
bersikap keras terhadap Bani Hasyim. Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid 
I, cet 9 (Jakarta : PT Icchtiar Van Hoeve, 2001), h. 4. 


84 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


dan terpadu. Karena setiap perbedaan tersebut hadir untuk saling melengkapi 
dan memperkuat satu sama lain.? 

Selain faktor-faktor kontekstual, pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin 
juga dipengaruhi oleh peran dan kontribusi para ulama dan tokoh intelektual 
pada masa itu. Para ulama dan tokoh intelektual tersebut memiliki peran penting 
dalam membangun dialog dan diskusi terkait perbedaan pandangan hukum 
dalam Islam. Misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafii 
merupakan tokoh-tokoh besar yang aktif dalam berdiskusi dan membahas 
perbedaan pandangan hukum dalam Islam pada masa Tabiin. Mereka 
mengedepankan sikap saling menghormati dan mencari kesepakatan dalam 
mengatasi perbedaan pandangan tersebut. 

Para ulama dan tokoh intelektual lainnya juga turut berkontribusi dalam 
mengembangkan pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin. Misalnya, Hasan al- 
Basri dan Said ibn al-Musayyab yang terkenal sebagai ulama yang sangat 
konsisten dalam menjaga keutuhan dan persatuan umat Islam meskipun terdapat 
perbedaan pandangan hukum. Dalam hal ini, pluralisme hukum Islam pada 
masa Tabiin merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan beragam. Di satu 
sisi, pluralisme hukum ini memperkaya pemahaman dan aplikasi hukum Islam 
yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Namun, di sisi lain, 
pluralisme hukum juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan 


persatuan dan kesatuan umat Islam dalam bingkai Islam yang satu dan terpadu. 


Sejarah Pluralisme Hukum Islam di Masa Tabiin-Tabiin 

Pluralisme hukum Islam mengacu pada adanya pengakuan bahwa terdapat 
beberapa sumber hukum Islam yang sah dan dapat digunakan untuk 
menentukan hukum. Dalam konteks masa Tabiin dan Tabiin Tabiin, terdapat 
beberapa pemikiran dan praktik yang menunjukkan adanya pluralisme hukum 
Islam. Pada masa Tabiin, terdapat beberapa mazhab hukum Islam yang 
berkembang, seperti mazhab Kufah dan mazhab Madinah.? Meskipun keduanya 


2 Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” Tahkim (Jurnal Peradaban 
dan Hukum Islam) 1, no. 1 (15 Maret 2018), doi:10.29313/tahkim.v1i1.3174. 

24 Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Yani, “Toleransi Dalam Pandangan 
Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam,” Hutanasyah: Jurnal 
Hukum Tata Negara 1, no. 2 (2023). 

25 Selama masa pembentukan hukum, mazhab-mazhab adalah sistem yang bentrok dan 
saling bersaing karena kebanyakan hukumnya merupakan cermin dari praktik lokal, 
seperti mazhab Madinah dan Kufah. Kemudian, konflik menyangkut prinsip hukum 
membuahkan sistem yang saling bertentangan antara mazhab Syafii dan mazhab 
Hanbali. Hingga paruh kedua abad kesembilan, empat mazhab ini selalu berpolemik dan 
tidak toleran satu sama lain. Bahkan perselisihan teologis seringkali membantu 
menaikkan tensi pertentangan yang telah ada. Wael. B. Hallag, Sejarah Teori Hukum 
Islam, (tp, tt), 99-100. 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 85 


Suaidi 


memiliki perbedaan dalam hal penafsiran hukum, namun keduanya diakui 
sebagai mazhab yang sah dalam Islam. Selain itu, pada masa Tabiin juga terdapat 
tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Oatadah al-Siraj, yang menganggap 
bahwa hukum Islam tidak hanya dapat diperoleh dari Al-Ouran dan Hadis, 
namun juga dapat diperoleh dari akal dan rasio manusia, namun dengan tetap 
memperhatikan atau melalui prinsip-prinsip yang ada, salah satunya melalui 
giyas.? 

Pada masa Tabiin Tabiin, terdapat pula perkembangan dalam bidang usul 
figh, yakni ilmu yang membahas tentang metodologi penentuan hukum Islam. 
Karena pada masa Tabiin dan tabii al-Tabiin (imam mazhab) yang berlangsung 
sekitar abad ke-2 H hingga pertengahan abad ke-4 H, di samping istilah ijtihad 
identik dengan ra'yu, ia juga disamakan dengan giyas.” Beberapa tokoh seperti 
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengembangkan metode penentuan hukum 
Islam yang berbeda-beda, dan keduanya diakui sebagai metode yang sah dalam 
Islam. Pada masa Tabiin dan Tabiin Tabiin terdapat beberapa pemikiran dan 
praktik yang menunjukkan adanya pluralisme hukum Islam, meskipun terdapat 
juga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sumber-sumber 
hukum Islam.? 

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan sumber- 
sumber hukum Islam, namun pada masa Tabiin dan Tabiin Tabiin, terdapat upaya 
untuk mempertahankan kesatuan umat Islam dan menjaga harmoni dalam 
beragama. Salah satu contohnya adalah upaya dari Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz dalam menyelesaikan perselisihan antara mazhab Kufah dan mazhab 
Madinah. Ia mengirim utusan ke kedua kota tersebut untuk menghimpun 
pendapat dan merujuk keputusan kepada Al-Ouran dan Sunah. Pada masa itu, 
pluralisme hukum Islam juga diterapkan dalam konteks hubungan antara umat 
Islam dengan non-Muslim. Umat Islam pada masa itu mengakui bahwa terdapat 
hak-hak yang harus diberikan kepada non-Muslim, seperti hak untuk memeluk 
agama mereka dan hak untuk hidup dengan aman di bawah perlindungan 


negara Islam.? 


2 Sakirman Sakirman, “Metodologi Oiyas Dalam Istinbathhukum Islam,” YUDISIA : 
Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 1 (10 Juni 2018): 37, 
doi:10.21043/yudisia.v911.3672. 

2 Al-Syafii, Muhammad bin Idris, Al-Risalah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th). 477. 
2 Edy Muslimin, “Oiyas sebagai Sumber Hukum Islam,” Mamba'ul Ulum 15, no. 2 (2019). 
2 Wiwi Fauziah dan Miski Miski, “Al-Ouran dalam Diskursus Toleransi Beragama di 
Indonesia, Analisis Kritis terhadap Tafsir Audiovisual OS al Kafirun dalam Akun Hijab 
Alila” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 18, no. 2 (12 Juli 2020): 125—52, 
doi:10.30631/tjd.v18i2.94. 


86 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


Namun, terdapat juga kelompok yang memiliki pandangan yang lebih 
eksklusif dan tidak mengakui hak-hak non-Muslim, seperti kelompok Khawarij 
yang menganggap bahwa non-Muslim tidak memiliki hak yang sama dengan 
umat Islam Pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin dan Tabiin Tabiin memiliki 
ciri-ciri yang beragam dan kompleks. Meskipun terdapat perbedaan dalam 
penentuan sumber-sumber hukum Islam, namun terdapat upaya untuk 
mempertahankan kesatuan umat Islam dan menjaga harmoni dalam beragama. 
Pada masa Tabiin dan Tabiin Tabiin juga terdapat perkembangan dalam bidang 
ijtihad, yaitu upaya untuk menghasilkan fatwa atau pendapat hukum Islam 
berdasarkan penafsiran Al-Ouran dan Sunah. 

Beberapa tokoh seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik 
mengembangkan metode ijtihad yang berbeda-beda, yang masing-masing diakui 
sebagai metode yang sah dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme 
dalam penentuan hukum Islam, karena terdapat beberapa metode yang dapat 
digunakan dalam melakukan ijtihad. Namun, pada masa itu juga terdapat 
perselisihan antara beberapa kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda 
tentang ijtihad dan penggunaan akal dalam menentukan hukum Islam. 
Kelompok Mu'tazilah, misalnya, menganggap bahwa akal manusia dapat 
digunakan untuk menentukan hukum Islam, sementara kelompok Ahl al-Hadith 
menolak penggunaan akal dalam menentukan hukum Islam.? Pluralisme hukum 
Islam pada masa Tabiimn dan Tabiin Tabiin menunjukkan adanya kemajuan dan 
perkembangan dalam bidang hukum Islam, serta adanya perbedaan pandangan 
yang saling diakui dalam menentukan sumber-sumber hukum dan metode 
ijtihad. Meskipun terdapat perselisihan antara beberapa kelompok, namun umat 
Islam pada masa itu berupaya untuk mempertahankan kesatuan dan menjaga 
harmoni dalam beragama."! 

Selain dalam bidang hukum, pluralisme juga terjadi dalam hal kepercayaan 
dan pemahaman agama. Pada masa Tabiin dan Tabiin Tabiin terdapat beragam 
pemahaman tentang agidah dan teologi Islam, yang diakui sebagai variasi dalam 
pemahaman agama. Misalnya, terdapat kelompok Mu'ttazilah yang 
mengembangkan pemahaman teologi yang berbeda dengan kelompok Ahl al- 
Hadith. Kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Ouran adalah makhluk 
ciptaan Allah, sementara kelompok Ahl al-Hadith menganggap Al-Ouran adalah 


3 Zainimal Zainimal, “Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam,” Tarikhuna: 
Journal of History and History Education 3, no. 1 (7 Juni 2021): 99-—112, 
doi:10.15548/thje.v3i1.2948. 

31 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Usman Usman, “Konflik Hukum 
Islam dan Solusinya,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (20 Juni 
2018): 26-38, doi:10.24252/ad.v7i1.5321. 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 87 


Suaidi 


kalam Allah yang tidak diciptakan. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam 
pemahaman agama, umat Islam pada masa itu tetap berupaya untuk 
mempertahankan persatuan dan menjaga harmoni dalam beragama.? Ada upaya 
untuk mencari titik temu antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan 
pandangan, dan menghindari perselisihan yang dapat memecah belah umat 


Islam. 


Pluralisme Hukum Islam dalam Fikih Mazhab/ Tarikh Tasyri” 

Secara historis, mazhab fikih dalam Islam muncul sebagai hasil dari 
perbedaan pendapat para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum 
Islam. Mazhab fikih yang terkenal di antaranya adalah Hanafi”, Maliki“, Shafi'i5, 
dan Hanbali. Meskipun masing-masing mazhab memiliki pendapatnya sendiri 
dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, para ulama dalam mazhab 
tersebut secara umum mengakui keabsahan mazhab lainnya. Dalam hal ini, 
mereka memahami bahwa pandangan yang berbeda dalam fikih tidak selalu 
menyiratkan ketidakbenaran atau ketidakotentikan. Sebaliknya, mazhab fikih 
dalam Islam dapat dipandang sebagai representasi dari pluralisme hukum Islam, 
di mana masing-masing mazhab memiliki sudut pandangnya sendiri dalam 
memahami dan menerapkan hukum Islam. Hal ini memungkinkan adanya 
variasi dalam menerapkan hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan konteks 
sosial, budaya, dan historis yang berbeda-beda. 

Pluralisme hukum Islam merujuk pada keberadaan berbagai macam 


interpretasi hukum Islam yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat atau 


2 Mawardy Hatta, “Aliran Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam,” Jurnal 
Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (1 Maret 2016): 87, doi:10.18592/jiu.v12i1.286. 

3 Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari figih, tetapi memulai dengan ilmu 
kalam sehingga hal ini yang menyokong dalam pembentukkan metode berfikirnya yang 
rasional dan realistis. Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan ahl ra'yu 
dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsan. Juliansyahzen, M. Igbal. 
Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum 
Keluarga. Jurnal Al-Mazahib Volume 3, Nomor 1, Juni (2015): 76 

4 Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, 
pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu 
menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar“i. Danu Aris Setiyanto, 
Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). Al-ahkam 
Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, (2016): 106-108 

5 Imam Syafi"i telah hafal Al-gur“an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, 
hadits dan figih. Diantara gurunya ialah imam Malik dan beliau hafal kitab al-Muwatha. 
Setelah imam Malik wafat, imam Syafi“i mulai melakukan kajian-kajian hukum dan 
mengeluarkan fatwa-fatwa figih, bahkan telah menyusun metodologi kajian figih. al- 
Syafi"i telah mempelajari gaul sahabat, dan baru kemudian ijtihad dengan giyas dan 
istishab. Ajat Sudrajat, Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat, (Malang: Intrans 
Publishing, 2015), 101 


88 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


komunitas. Dalam konteks fikih mazhab atau sejarah tasyri', pluralisme hukum 
Islam ini memang telah ada sejak masa awal perkembangan Islam. Dalam fikih 
mazhab, terdapat empat mazhab yang diakui secara resmi oleh mayoritas umat 
Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab 
Hanbali2. Masing-masing mazhab memiliki interpretasi dan pendapat yang 
berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah hukum Islam. Meskipun begitu, 
keempat mazhab tersebut masih dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan 
dalam bingkai fikih Islam. 

Pluralisme hukum Islam telah ada sejak lama dan diakui keberadaannya 
dalam konteks fikih mazhab dan sejarah tasyri'”, tetap ada tantangan dalam 
menghadapi pluralisme hukum Islam dalam konteks modern. Salah satu 
tantangan tersebut adalah bagaimana mengakui dan menghargai keberadaan 
pluralisme hukum Islam tanpa mengorbankan kesatuan dan integritas umat 
Islam secara keseluruhan. Tantangan lain yang muncul dalam menghadapi 
pluralisme hukum Islam adalah bagaimana menghindari konflik dan polarisasi 
yang dapat muncul akibat perbedaan interpretasi dan pemahaman hukum Islam. 
Dalam hal ini, dialog dan diskusi terbuka antara para pemangku kepentingan 
dalam masyarakat Islam menjadi sangat penting untuk mencapai pemahaman 
yang lebih luas dan mendalam tentang pluralisme hukum Islam. 

Dalam praktiknya, pluralisme hukum Islam dapat diakui dan dihargai 
melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam pembuatan kebijakan 
hukum Islam. Misalnya, pemerintah dapat mengambil pendekatan yang lebih 
terbuka dan inklusif dalam mempertimbangkan berbagai macam interpretasi 
hukum Islam dalam pembuatan kebijakan hukum Islam, sehingga tidak hanya 
mendasarkan pada satu interpretasi tertentu. Dalam menghadapi tantangan 
pluralisme hukum Islam dibutuhkan dialog dan diskusi terbuka antara para 
pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting untuk mencapai pemahaman 


yang lebih luas dan mendalam tentang pluralisme hukum Islam. 


Kesimpulan 

Pluralisme hukum Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang 
seperti yang ada pada masa-masa selanjutnya, seperti era Tabiin, tabiit-Tabiin, dst. 
Sumber hukum Islam saat itu bersandar secara langsung pada Al-Ouran dan as- 
Sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan kepada Rasulullah. 


Namun nilai-nilai pluralisme beragama sangat terasa yaitu dengan terbitnya 


36 Tjtihad (istinbath) imam Ahmad ibn Hanbal dijelaskan oleh Thaha Jabir Fayadl al- 
,»Ulwani bahwa cara ijtihad imam Hanbal sangat dekat dengan ijtihad yang dipakai oleh 
imam Syafi“i. Thaha Jabir Fayadi Al-Ulwani, Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam, (Washington: 
The International Institute of Islamic Thought, 1987), 96 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 89 


Suaidi 


piagam Madinah yang melahirkan nilai toleransi dan mengandung nilai 
pluralisme hukum luar biasa. Sedangkan di Era sahabat, terjadilah ekspansi 
wilayah Islam yang membawa masuknya masyarakat non-Muslim ke dalam 
kekuasaan Islam. Hal ini memicu perlunya pengaturan hukum untuk 
mengakomodasi keberagaman yang ada. Khulafaur rasyidin saat itu, misalnya 
pada waktu Umar bin Khattab, mengeluarkan peraturan-peraturan yang 
memperhatikan keberagaman antar umat beragama. Pluralisme hukum Islam 
pada masa Tabiin dianggap sebagai tahap awal dalam perkembangan hukum 
Islam yang beragam. Selain itu, pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin juga 
dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masa itu. Secara keseluruhan, 
pluralisme hukum Islam pada masa Tabiin memiliki ciri khas yang berkembang 
dalam konteks sosial-politik dan kultural yang berbeda-beda. Pada masa Tabiin 
Tabiin, terdapat pula perkembangan dalam bidang usul figh, yakni ilmu yang 
membahas tentang metodologi penentuan hukum Islam. Karena pada masa 
Tabiin dan tabii al-Tabiin (imam mazhab) yang berlangsung sekitar abad ke-2 H — 
pertengahan abad ke-4 H, disamping istilah ijtihad identik dengan ra'yu, ia juga 
disamakan dengan giyas. Pada masa Tabiin dan Tabiin Tabiin terdapat beberapa 
pemikiran dan praktik yang menunjukkan adanya pluralisme hukum Islam, 
meskipun terdapat juga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda 
tentang sumber-sumber hukum Islam. Dalam konteks fikih mazhab atau sejarah 
tasyri”, pluralisme hukum Islam ini memang telah ada sejak masa awal 
perkembangan Islam. Dalam fikih mazhab, terdapat empat mazhab yang diakui 
secara resmi oleh mayoritas umat Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, 
Mazhab Syafii, dan Mazhab Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki 
interpretasi dan pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah 
hukum Islam. Meskipun begitu, keempat mazhab tersebut masih dianggap 
sebagai bagian dari satu kesatuan dalam bingkai fikih Islam. 


DAFTAR PUSTAKA 

Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama 
universal (Jogjakarta: LkiS, 2004). 

Ajat Sudrajat, Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat, (Malang: Intrans 
Publishing, 2015). 

Amri, Miftaakhul. “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam, t.t., 14. 

Anwar, Syaiful, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Yani. “Toleransi Dalam 
Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum 
Islam.” Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 2 (2023). 

Asrowi, Asrowi. “Ijma dan Oiyas dalam Hukum Islam.” Aksioma Al-Musagoh : 
Journal of Islamic Economics and Business Studies 1, no. 1 (2018). 


90 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 77 -92 


Budiman, Muhazzir. “Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa 
Nabi Muhammad SAW.” SYARIAH: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (26 
September 2020): 11. doi:10.22373/sy.v2i2.132. 

Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas 
(Pendekatan Sejarah Sosial). Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 
Vol. 1, Nomor 2, (2016). 

Dahyul Daipon. Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran 
Dalam Islam), Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009. 

Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid I, cet 9 (Jakarta : PT Icchtiar 
Van Hoeve, 2001). 

Faisol, Muhammad. “Hukum Islam dan Perubahan Sosial.” JURIS (Jurnal Ilmiah 
Syariah) 18, no. 1 (30 Juni 2019): 33. doi:10.31958/juris.v18i1.1397. 

Fatarib, Husnul. “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan 
Adabtabilitas Hukum Islam).” Jurnal Nizam 4, no. 01 (2014). 

Fauziah, Wiwi, dan Miski Miski. “Al-Ouran dalam Diskursus Toleransi 
Beragama di Indonesia, Analisis Kritis terhadap Tafsir Audiovisual OS al 
Kafirun dalam Akun 

Hijab Alila.” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 18, no. 2 (12 Juli 2020): 125—52. 
doi:10.30631/tjd.v18i2.94. 

Faisar Ananda Arfa, Islam Dan Etika Pluralisme, MIOOT Vol. XXXV No. 1 
Januari-Juni 2011. 

Hakim, Lukmanul. “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam", Majalah 
Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 1, Juli 
2017. 

Harahap, Ikhwanuddin. “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam 
Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial.” Jurnal Al-Magasid 5, no. 1 
(2019). 

Hatta, Mawardy. “Aliran Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam.” 
Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (1 Maret 2016): 87. 
doi:10.18592/jiu.v12i1.286. 

Ibnu Hisyam, Sirah alNabawiyah, tahgig Mustafa al-Saga, Ibrahim al-Abyari dan 
Abd al-Hafiz Syalabi (t.tp.: t.p., t.t.). 

Jidan Ahmad Fadillah, Jusuf Satriani, Mohammad Badrus, and Iffatin Nur. 
“Mazhab Dan Istinbath Hukum.” Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama- 
Agama 7, no. 2 (2021): 243—44. 

Juliansyahzen, M. Igbal. Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian 
Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga. Jurnal Al-Mazahib Volume 3, 
Nomor 1, Juni (2015). 


Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 91 


Suaidi 


Jidan Ahmad Fadillah, Jusuf Satriani, Mohammad Badrus, dan Iffatin Nur. 
“Mazhab dan Istinbath Hukum.” Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama 
7, no. 2 (2021): 243—44. 

Lukmanul Hakim, ““Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam", Majalah 
Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 1, Juli 
2017. 

Maman A Maliky, Sejarah Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Pokja Akademik 
UIN, 2005). 

Muhammadun, Muhammadun. “Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat 
Madani: Masa Nabi dan Masa Kini.” Jurnal Indo-lIslamika 4, no. 2 (19 
September 2020): 190-201. doi:10.15408/idi.v4i2.17395. 

Muslimin, Edy. “Oiyas sebagai Sumber Hukum Islam.” Mamba'ul “Ulum 15, no. 
2 (2019). 

Sakirman, Sakirman. “Metodologi Oiyas Dalam Istinbathhukum Islam.” 
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 1 (10 Juni 
2018): 37. doi:10.21043/yudisia.v911.3672. 

Setiawan, Benni. “Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal.” Jurnal 
Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 12, no. 1 (2012). 

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” Tahkim (Jurnal 
Peradaban dan Hukum Islam) 1, no. 1 (15 Maret 2018). 
doi:10.29313/tahkim.v1i1.3174. 

Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen” 
50 (2016). 

Suryan, Suryan. “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam.” Jurnal 
Ushuluddin 23, no. 2 (2017): 188. doi:10.24014/jush.v23i2.1201. 

Thaha Jabir Fayadi Al-Ulwani, Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam, (Washington: The 
International Institute of Islamic Thought, 1987), 96 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Usman Usman. “Konflik 
Hukum Islam dan Solusinya.” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan 7, no. 1 (20 Juni 2018): 26-38. doi:10.24252/ad.v7i1.5321. 

Yudesman, Yudesman. “Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam.” Al- 
Oisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 11 (20 Februari 2022): 1-16. 
doi:10.32694/gst.v11i.1194. 

Zainimal, Zainimal. “Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam.” 
Tarikhuna: Journal of History and History Education 3, no. 1 (7 Juni 2021): 
99—112. doi:10.15548/thje.v3i1.2948 


92 Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam........... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam 
Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed: Sebuah 
Analisa Teks Kontekstual 


@ Muhammad Khoirul Anwar 


Universitas PTIO Jakarta, Indonesia 
ke Khoirulanwar@ptig.ac.id 


@Fathul Fahmi 
Universitas PTIO Jakarta, Indonesia 
(-) Fathulfahmi 21@mhs.ptig.ac.id 


O Abdillah Yusron 


Universitas PTIO Jakarta, Indonesia 
(3) Abdillahyusron 21@mhs.ptig-ac.id 


“Korespondensi: khoirulanwar@)ptig.ac.id 


Info Artikel Abstrak 


This study uses library research methods with Abdullah Saced's contextual 
interpretation theory which offers to conduct a review of text contextualization and 
socio-economic analysis. historical with several steps, namely, a) identifying the 
world of the text, b) analyging the text critially, c) analyzing the text in relation 
Dikirim: 6 September 2023 to the initial community and, d) analyzing the text in its current condition. This 
Revisi: 10 September 2023 article concludes that tbe application of verse 62 of Surah Al-Bagarah regarding 
Diterima: 11 September 2023 religious pluralism in current conditions and situations can be applied through the 
Terbit: 6 September 2023 implementation of one's faith with socially righteons deeds by following the 
applicable rules. This is for the sake of creating inter-religious harmony without 
having to interpret that all religions are egual and egual under the pretext of 


freedom of religion. 

Diskursus pluralisme agama dalam Al-Ouran dapat ditemukan dalam 
Kata kunci: beberapa ayat, salah satunya dalam surah Al-Bagarah ayat 62. Kajian 
Dimensi pluralisme agama, ini menggunakan metode kepustakaan atau /ibrary research dengan teori 
Islam, Abdullah Saeed, interpretasi kontekstual Abdullah Saeed yang melakukan tinjauan 
analisa teks kontekstual pada analisis kontekstualisasi teks dan sosio-historis dengan beberapa 


langkah yaitu, a) mengidentifikasi dunia teks, b) menganalisis teks 
secara kritis, c) menganalisis teks dikaitkan dengan komunitas awal 
dan, d) menganalisis teks dengan kondisi saat ini. Artikel ini 
menyimpulkan bahwa penerapan ayat 62 surah Al-Bagarah terkait 
pluralisme agama pada kondisi dan situasi saat ini bisa diterapkan 
melalui implementasi keimanan seseorang dengan amal saleh secara 
sosial dengan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini demi terciptanya 
kerukunan antarumat beragama tanpa harus memaknai bahwa semua 
agama sama dan setara dengan dalih kebebasan beragama. 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


93 


Anwar, Fahmi, Yusron 


PENDAHULUAN 

Jika dilihat dalam risalah yang dibawakan oleh nabi Muhammad, terdapat 
banyak keterangan dan bukti yang di dalamnya mengisahkan para nabi 
sebelumnya yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umatnya dengan 
membawa kitab suci. Di antaranya terdapat Nabi Musa diutus kepada agama 
Yahudi dengan kitab suci Taurat, dan Nabi Isa diutus untuk Nasrani dengan 
membawa kitab suci Injil. Paling terakhir sekaligus sebagai pamungkas, yaitu 
Nabi Muhammad Saw yang diutus kepada umatnya dengan membawa kitab 
suci Al-Ouran, sumber pegangan utama dan pedoman hidup umat Islam saat ini. 
Sebagai wujud realitas beragama, ketiga kitab suci sampai saat ini masih ada dan 
menjadi bagian dari kehidupan beragama umat manusia, dan sekaligus menjadi 
bukti atas realitas keragaman agama di jagat raya. 

Dalam ayat 62 surah Al-Bagarah disebutkan bahwa orang-orang beriman, 
Yahudi, Nasrani, dan Shabiin, serta beriman kepada Allah dan hari akhir akan 
mendapatkan ganjaran dan keselamatan dari Allah. Melalui ayat ini, muncul 
sejumlah interpretasi atau penafsiran, yang di antaranya adalah pemahaman 
bahwa ayat ini memberikan semacam pembanaran jika semua agama setara di 
hadapan Allah. Pemaknaan tersebut lahir melalui beragam pendekatan yang 
digunakan dalam kajiannya. Seperti kajian yang dilakukan oleh Abdul Rohman 
dengan judul, Konsep Pluralisme agama dalam Al-Ouran, Aplikasi Semiotika Roland 
Barthes Terhadap OS, Al-Bagarah (2021). Abdul Rohman dalam kajiannya 
menggunakan metode kualitatif yang melibatkan teori linguistik. Menurut 
sistem linguistik yang digunakan, identitas agama yang terdapat pada ayat 
tersebut diartikan sebagai para penganut agama langit dan agama yang akan 
selamat setelah Nabi Muhammad diutus hanyalah Islam. Sedangkan sistem 
mitologinya, Al-Ouran mengakui adanya pluralitas keberagamaan tetapi tidak 
mengakui adanya pluralisme agama. Adapun ideologi yang dibangun dalam 
artikel tersebut lebih pada eksklusivisme keberagamaan dalam konteks 
interaksinya dengan agama-agama lainnya.! 

Kajian berikutnya terdapat artikel yang berjudul, Reinterpretasi Pluralisme 
Agama Dalam OS. Al-Bagarah: 62 metode penafsiran Yusuf Oardhawi, ditulis oleh 
Muhammad Khudori dkk. (2021). Tulisan ini menelaah pluralisme agama dalam 
surah Al-Bagarah: 62 melalui pendekatan semiotika yang terfokus kepada 3 
aspek yakni linguistik, mitologi dan ideologi. Muhammad Khudori dkk. dalam 
jurnalnya menggunakan metode kualitatif dan analisis data serta menggunakan 


teori penafsiran Yusuf Oardhawi. Khudori dkk. menyimpulkan bahwa Al- 


1 Abdul Rohman, “Konsep Pluralisme agama dalam Al-Ouran (Aplikasi Semiotika Roland 
Barthes Terhadap OS. Al-Bagarah 121 : 62”, Bayani : Jurnal Studi Islam, hal. 191 Vol.1 No.2 
September 2021 


94 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


Bagarah ayat 62 berbicara tentang keadaan umat terdahulu sebelum diutusnya 
Nabi Muhammad. Adapun terkait umat yang disebutkan dalam ayat tersebut: 
Yahudi, Nasrani, Shabiin dan penganut agama lain yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir serta beramal saleh kelak akan masuk surga.? 

Selain Abdul Rohman dan Muhammad Khudori dkk., ada juga kajian 
Abd Syukur dalam jurnalnya yang berjudul, Pluralisme Agama Perspektif Al- 
Ouran, Studi Komparatif Interpretasi Kaum Pluralis dan Asy-Sya'rawi (2022). Abd 
Syukur dalam mengkaji pluralisme agama perspektif Al-Ouran sedikit berbeda 
dengan kajian Khudori dkk. Syukur melibatkan teori penafsiran Asy-Sya rawi 
serta melakukan komparasi dengan al-Maidah ayat 69. Adapun Kesimpulannya 
bahwa pendapat kaum pluralis terhadap ayat 62 Surah Al-Bagarah dan 69 Surah 
al-Maidah merupakan landasan pluralisme agama menjadi mentah dan tidak 
memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam sendiri. Sehingga dengan 
demikian keselamatan hanya ada dalam ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad saw. 

Berdasarkan penelusuran sejumlah kajian terdahulu di atas, meskipun 
secara akademik diskursus seputar polemik pluralisme agama dalam Islam, 
sebagaimana terangkum dalam Surah Al-Bagarah ayat 62 di atas, sudah banyak 
dibahas dan dikaji oleh banyak peneliti, namun peluang kajian masih sangat 
terbuka, dalam arti penting dan menarik dilakukan. Riset ini akan melakukan 
analisis bentuk makna kontekstual ayat 62 surah Al-Bagarah gagasan Abdullah 
Saeed yang fokus utamanya melibatkan penafsiran komunitas awal (mufasir) 


serta kontekstualisasi dengan pemahaman sekarang yang berkembang. 


Metode 

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang 
dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong, 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami 
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan 
untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, 
motivasi, persepsi dan tindakan subjek, yang semuanya disajikan dengan 
menggunakan metode desktruktif. Jika mengacu pada penjelasan tersebut, 
penelitian kualitatif dirasa sangat relevan dengan tujuan kajian ini, khususnya 


dalam hal mengungkap dimensi pluralisme agama dalam Islam dalam 


2 Muhammad Khudori dkk, “Reinterpretasi Pluralisme Agama Dalam OS. Al-Bagarah 62 | 
Metode Tafsir Yusuf Oardhawil”, Jurnal Ushuluddin, hal.101 Vol. 29 No.2, Juli - Desember 
2021 

3 Abd Syukur, “Pluralisme Agama Perspektif Al-Ouran IStudi Komparatif Interpretasi Kaum 
Pluralis dan Asy-Sya'rawil”, The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS), 
Vol.1 No.1 2022, hal. 194 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


95 


Anwar, Fahmi, Yusron 


pemaknaan dan pengertian sesungguhnya dan kontekstual dengan masa 
sekarang. 

Adapun untuk datanya, semua data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan data sekunder, khususnya yang diperoleh dari berbagai 
sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian 
ini terdiri dari beberapa jenis, beberapa di antaranya adalah buku, jurnal, 
artikel ilmiah, dan dokumen penelitian terdahulu. Dalam rangka memastikan 
relevansi dan objektivitas sumber data dalam penelitian, semua jenis 
kepustakaan di atas penulis batasi ke dalam tiga tema besar, yakni pluralisme 
dalam Islam, pemikiran Abdullah Saeed, dan terakhir analisa teks 


kontekstual (baca: tafsir kontemporer). 


TEMUAN DAN PEMBASAHAN 

Biografi Singkat Abdullah Saeed 

Abdullah Saeed adalah seorang pemikir Islam kontemporer ternama yang 
berkebangsaan Arab Oman dan bermukim di Maldives. Saeed lahir di Maldives 
pada tanggal 25 September 1964 dan menghabiskan masa remajanya di Arab 
Saudi dengan menempuh pendidikan Studi Arab. Saeed menempuh Studi Arab 
cukup lama di beberapa lembaga formal yang terdapat di Arab Saudi, salah satu 
nya di Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah. Selanjutnya, pada tahun 
1987, Saeed melanjutkan studinya di University of Melbourne, Australia, dimulai 
dari Sarjana Strata Satu (Master of Art Preliminary) pada Jurusan Studi Timur 
Tengah (1987). Kemudian, Master dalam Jurusan Linguistik Terapan (1988-1992) 
dan doktoralnya dalam Islamic Studies (1992-1994) diselesaikannya pada 
universitas yang sama. Pada tahun 1996, Saeed telah menjadi dosen senior di 
Universitas Melbourne, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000, 
hingga tiga tahun kemudian (2003) ia berhasil meraih gelar profesor dengan 
status Full Profesor dan diangkat menjadi Profesor the Sultan Oman. 

Abdullah Saeed memiliki banyak karya di dalam Studi Islam, baik terkait 
Al-Ouran, Hadits, Figih, bahkan politik hingga sosial kemanusiaan. Di antara 
karya-karya Saeed ialah, Interpreting the Ouran: Towards a Contemporary Approach 
(2006), Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its 
Contemporary Interpretation (1997), The Our'an: An Introduction (2008), Islamic 


1 Agus Muliadi, “Penafsiran Al-Ouran di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual 
Abdullah Saeced”, Jurnal Magashid, hal. 45, Vol.IX, No.02, Agustus-Desember 2021 

5 MK Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual: Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran 
Kontekstual Abdullah Saeed”, Millati: Jurnal of Islamic Studies and Humaities, hal.5, Vol.1, 
No.1, Juni 2016 


96 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science (2010), 8 dan 
masih begitu banyak karya-karya Saeed yang penulis tidak bisa cantumkan 
semua dalam jurnal ini. 

Adapun landasan pemikiran utama Saeed yang mendorong untuk 
menafsirkan Al-Ouran secara kontekstual ialah anggapan bahwa fungsi Al- 
Ouran shalih li kulli zaman wa makan.” Oleh karena itulah, ia mengatakan jika 
menafsirkan Al-Ouran harus sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga jika 
berada di era kontemporer maka Al-Ouran juga perlu dilihat dengan kacamata 
kontemporer. Landasan pemikiran Saeed seperti ini yang membentuk ia menjadi 
seorang kontekstualis, yang dipengaruhi oleh beberapa gagasan dan pemikiran 
pendahulunya. Di antara gagasan yang mempengaruhi pemikiran Saeed yakni: 
pertama, Fazlur Rahman, seorang berkebangsaan Pakistan yang memiliki teori 
interpretasi yang sangat memperhatikan konteks sosio-historis masa pewahyuan 
dan penafsiran. Kedua, gagasan Ghulam Ahmad Parvez yang menganjurkan 
penggunaan metode kembali kepada prinsip-prinsip Al-Ouran. Ketiga, gagasan 
Mohammed Arkoun tentang dekonstruksi wahyu. Keempat, gagasan Farid Esack 
melalui pendekatan hermeneutika pembebasan. Dan Kelima, gagasan 
hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.8 Demikianlah beberapa gagasan 
yang mempengaruhi pemikiran Saeed dalam mencetuskan dan merumuskan 
teori penafsirannya yakni teori interpretasi kontekstual. 

Saeed merumuskan teori penafsiran kontekstualnya dalam beberapa 
konsep dan prinsip. Di antara konsep dan prinsip penafsiran kontekstual Saeed 
yaitu: a). Al-Ouran lahir dalam setting socio-historical context tertentu, b) 
Kontekstualisasi merupakan berakar dari tradisi Islam, c) Kontekstualisasi 
muncul dari penafsiran bil arra'yi dan, d) Karakteristik teks Al-Ouran 
berimplikasi pada makna.” Dari konsep dan prinsip yang Saeed rumuskan, 
terdapat langkah-langkah yang bisa diaplikasikan dalam penafsiran 
kontekstualnya di antaranya: langkah pertama, mengidentifikasi dunia teks, 
kemudian langkah kedua yaitu menganalisis teks secara kritis, mulai dari bentuk, 
sifat, gramatikal sampai giraat, setelah itu langkah ketiga, menganalisis teks 


S Hatib Rachmawan, “Hermeneutika Al-Ouran Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Ouran 
Abdullah Saeed”, Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman, hal. 150, Vol.9, No.2, Juli- 
Desember 2013 

7 Agus Muliadi, “Penafsiran Al-Ouran di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual 
Abdullah Sneed”, Jurnal Magashid, hal. 48, Vol.IX, No.02, Agustus-Desember 2021 

8 MK Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual: Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran 
Kontekstual Abdullah Saeed”, Millati: Jurnal of Islamic Studies and Humaities, hal.8-10, 
Vol.1, No.1, Juni 2016 

9 Hatib Rachmawan, “Hermeneutika Al-Ouran Kontekstual: Metode Menafsirkan Al- 
Ouran Abdullah Saeed”, Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman, hal. 154, Vol.9, No.2, 
Juli-Desember 2013 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


97 


Anwar, Fahmi, Yusron 


dikaitkan dengan komunitas awal (mufasir) penerima wahyu dan langkah terakhir 


yakni menganalisa teks dengan kondisi dan situasi saat ini.' 


Surah Al-Bagarah dan Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam? 
Diskursus tentang pesan-pesan pluralisme dalam Islam sejatinya bukan tema 
baru dalam dunia pemikiran Islam, diskursus ini telah lama ada, bahkan telah 
menjadi bahan diskusi yang senantiasa diperbincangkan dari waktu ke waktu. 
Bagi beberapa pemikir Islam kontemporer, meskipun selama ini ada banyak 
pertentangan dan penolakan dari beberapa kalangan terhadap tema atau 
pemikiran pluralisme, khususnya dari kalangan kelompok Islam konservatif, 
namun diakui atau tidak, Islam sebagai agama rahamatan li'alamin memberi 
perhatian atau ruang tersendiri bagi pluralitas. Ini terkonfirmasi jelas dalam 
sejumlah teks-teks keagamaan (Al-Ouran dan Hadist), salah satunya ada surat 
Al-Bagarah ayat 62. 


BI SI Abi bas AAN AI Ul Jab AVI Al Al SAT 3 ena ULANG Gd pat Gal DI 

Dp A3 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani 

dan orang-orang Shabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada 
rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.” (Terjemah Kemenag RI) 


Ayat di atas memiliki latar social historis (asbabun nuzul) yang dikisahkan 
dalam beberapa riwayat. Salah satunya riwayat dari al-Wahidi dari Abdullah bin 
Katsir dari Mujahid berkata, “Ketika Salman al-Farisi menceritakan kisah teman- 
temannya kepada Rasulullah saw, dan beliau bersabda, mereka masuk neraka'. 
Salman berkata, “Seolah-olah gelap gulita bumi ini bagi diriku'. Sehubungan dengan 
itu Allah SWT menurunkan ayat ke-62 di atas, sehingga Salman al-Farisi kembali 
berkata, ' Seolah-olah terang benderang dunia ini bagi diriku'. Salman al-Farisi 
merasa lega, bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan Nasrani 
serta orang-orang Shabiin yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
akhir serta beramal saleh akan menerima pahala mereka dari sisi Allah SWT.” 

Dengan demikian, asbabun nuzul surah Al-Bagarah ayat 62 jika dilihat 
dari situasi dan kondisi sebab turunnya, maka bisa disimpulkan bahwa asbabun 
nuzul ayat tersebut ialah sebagai jawaban dari pertanyaan Salman al-Farisi 


tentang nasib kaum Nasrani yang tulus beriman kepada Allah dan meninggal 


10 Hatib Rachmawan, “Hermeneutika Al-Ouran Kontekstual: Metode Menafsirkan Al- 
Ouran Abdullah Saeed”, Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman, hal. 159, Vol.9, No.2, 
Juli-Desember 2013 


98 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Adapun dari bentuk dan sifatnya, 
ayat 62 surah Al-Bagarah juga memiliki keterkaitan dengan ayat 69 surah al- 
Maidah, terletak pada tekstual nya yang hampir mirip.!? Dalam menganalisis 
suatu teks, tidak hanya sekedar mengidentifikasi dunia teks, sosio-historis 
asbabun nuzul hingga bentuk dan sifatnya, namun perlu juga di analisis 
gramatikal teksnya agar nantinya bisa menafsirkan secara kontekstual dengan 
baik. Karena jika menganalisis tekstual salah, maka salah pula pemahaman 


secara kontekstualnya. 


Pandangan Mufasir Awal 
Untuk mencapai penafsiran kontekstual yang sempurna, selain menganalisis teks 
dan gramatikal teks, kita juga perlu melakukan tinjauan terhadap pandangan 
penerima wahyu pertama, di antaranya kalangan sahabat, tabiin dan tabiit tabiin. 
Dengan demikian, hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menafsirkan 
ayat secara kontekstual di kondisi saat ini. Karena bisa memperbarui pemikiran 
dan pandangan masa lalu sesuai dengan landasan penafsiran kontekstual Saeed 
yakni, senantiasa menjalin kesesuaian dengan ruang dan waktu (shalih li kulli 
zaman wa makan). Di antara mufasir awal yang penulis cantumkan di sini yakni 
Abu Hatim Ar-Razy dengan tafsirnya, Tafsir Our'an Al-Adzim, dan Imam Ath- 
Thabari dengan tafsirnya, Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Our'an. Pandangan Ar-Razy 
terkait keimanan orang Yahudi, Nasrani dalam ayat 62 surah Al-Bagarah bahwa 
keimanan Yahudi adalah apabila orang berpegang teguh kepada Taurat dan 
ajaran Musa, maka keimanannya dapat diterima hingga datangnya Isa. Jika Isa 
telah datang, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan ajaran 
Musa serta tidak mau meninggalkan Musa, serta tidak mau mengikuti ajaran Isa, 
maka mereka termasuk orang yang celaka. Dan keimanan Nasrani adalah orang- 
orang yang berpegang teguh kepada Injil dan ajaran Isa, dan keimanannya dapat 
diterima hingga datangnya Nabi Muhammad saw. Jika Nabi Muhammad saw. 
telah datang, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil dan ajaran Isa, 
serta mereka enggan meninggalkan Isa serta mereka tidak mau mengikuti ajaran 
Nabi Muhammad saw. maka mereka termasuk orang yang celaka. Pendapat 
Ar-Razy terkait keimanan Yahudi dan Nasrani dalam ayat 62 surah Al-Bagarah 
sama dengan pendapat Ath-Thabari. 

Adapun pandangan mereka pada penafsiran “barang siapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir” sedikit berbeda. Ar-Razy menginterpretasi kalimat 


12 “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, 
siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (OS. Al-Maidah (5J: 69) 

13 Abu Hatim Ar-Razy, “Tafsir Ouran al-Adzim”, hal.127, Juz.l 

14 Ath-Thabari, “Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Gur'an”, hal.30-31, Jilid.2 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


99 


Anwar, Fahmi, Yusron 


tersebut dengan makna siapa saja yang mengesakan Allah dan tidak 
menyekutukannya.' Sedangkan Ath-Thabari memaknai lafadz tersebut tidak 
lagi memasukkan keimanan orang-orang Yahudi dan Nasrani akan tetapi Ath- 
Thabari memaknainya dengan keteguhan orang mukmin mempertahankan 
keimanannya. Ath-Thabari juga menambahkan bahwa kalimat “man amana” di 
sini sebagai penyempurna lafadz sebelumnya tentang keimanan orang-orang 
Yahudi dan Nasrani. Dengan artian kata (di antara mereka) tidak lagi bermakna 
karena terbuang oleh makna dzahir ayat diindikasikan pada lafadz 
sebelumnya.'s 

Ath-Thabari dan Ar-Razy dalam memaknai kalimat “wa la khoufun alaihim 
wa la hum yahzanun”, hampir memiliki makna kontekstual yang sama akan tetapi 
dengan tekstual yang berbeda. Ath-Thabari dalam tafsirnya memaknai lafadz 
tersebut dengan makna, tidak ada kekhawatiran atas mereka menghadapi 
dahsyatnya hari kiamat, dan tidak pula bersedih meninggalkan kehidupan dunia 
setelah menyaksikan kenikmatan pahala dan kehidupan yang abadi.”Sedangkan 


Ar-Razy memaknai lafadz tersebut dengan makna surga semata.'8 


Relevansi Surah Al-Bagarah ayat 62 dalam Kontekstualisasi Pluralisme 
Agama pada Penerapan Kondisi Saat Ini 

Sesuai dengan landasan pemikiran Saeed dalam penafsiran kontekstualnya yaitu 
shalih li kulli zaman wa makan, maka dalam menafsirkan dan memaknai ayat 62 
surah Al-Bagarah ini harus sesuai dengan kacamata kontemporer atau sesuai 
kondisi dan situasi saat ini. Adapun urgensi penafsiran terkait pluralisme agama 
saat ini dengan interpretasi kontekstual yakni, mencegah kesalahpahaman 
beberapa orang yang hanya memahami ayat ini secara tekstual saja, dengan 
begitu penerapan ayat ini dalam kehidupan saat ini kurang tepat. Selain itu, jika 
sudah mampu memahami dan memaknai penerapan ayat 62 surah Al-Bagarah 
ini dengan situasi dan kondisi saat ini, maka kita mampu memosisikan diri 
dalam berkehidupan antar umat beragama dengan sebagaimana seharusnya 
orang yang beragama, dengan artian bertoleransi. Sudah begitu banyak mufasir 
kontemporer yang menafsirkan ayat ini dan memaknai penerapannya pada 
kondisi dan situasi saat ini. Di antara mufasir yang penulis cantumkan di sini 
yakni Ouraisy Syihab dengan tafsirnya, Al-Mishbah. Selain itu ada juga Asy- 
Sya'rawi dengan tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi. Ada juga Buya Hamka dengan 
tafsirnya, Tafsir Al-Azhar. 


15 Abu Hatim Ar-Razy, “Tafsir Ouran al-Adzim”, hal, 128, Juz.1 

16 Ath-Thabari, “Jami' Al-Bayan fii Ta wil Our'an”, hal. 24-25, Jilid.2 
17 Ath-Thabari, “Jami' Al-Bayan fit Tawil Jur'an”, hal. 26, Jilid.2 

18 Abu Hatim Ar-Razy,” Tafsir Ouran al-Adzim”, hal.129, Juz.l 


100 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


Ouraisy Syihab dalam tafsirnya menyimpulkan terkait keimanan bahwa 
keimanan kepada Allah dan hari akhir tidaklah cukup bagi mereka yang 
disebutkan dalam ayat 62 surah Al-Bagarah. Akan tetapi, keimanan yang 
sesungguhnya adalah meliputi semua rukun iman. karena menurut Ouraish 
Shihab, kata “beriman kepada Allah dan hari akhir” dalam ayat tersebut hanya 
sebagai bahasa keseharian Al-Ouran, begitu juga dengan Rasulullah saw. dalam 
banyak hadisnya menyebutkan, “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir..'. Dalam penerapan ayat ini pada kondisi dan situasi saat ini, Ouraish 
Shihab menyatakan bahwa ayat ini sama sekali bukanlah sebagai bahan acuan 
terciptanya toleransi antar umat beragama, terkhususnya hanya menjalankan 
syarat keimanan kepada Allah dan hari akhir, lalu mendapatkan ganjaran yang 
baik di akhirat kelak sebagaimana yang termaktub dalam ayat 62 surah Al- 
Bagarah. Lebih jelasnya, Shihab menyatakan bahwa pendapat semacam itu 
nyaris menjadikan semua agama sama, padahal agama-agama itu pada 
hakikatnya berbeda-beda dalam akidah serta ibadah yang diajarkannya. " 

Sedikit berbeda dengan Ouraish Shihab, pandangan Asy-Sya'rawi terkait 
keimanan yang dimaksud bahwa keimanan yang sebenarnya adalah iman fitrah 
sebagaimana yang diturunkan Allah bersama Adam di muka bumi. Dengan 
artian, bahwa iman itu tetap satu dari turunnya Adam as hingga datangnya Nabi 
Muhammad saw. Asy-Sya'rawi menjelaskan lagi bahwa Islam itu tetap satu, 
namun dengan tataran waktu setiap masa Nabi yang diutus kepada umat setiap 
masanya. Dengan pemaknaan bahwa, ketika Nabi Muhammad saw. datang 
dengan membawa ajaran Al-Ouran, maka secara keseluruhan ajaran-ajaran 
terdahulu terhapuskan dan tidak berlaku lagi. Selain itu, Asy-Sya'rawi juga 
menegaskan pada lafadz” amana wamaila sholihan”, Asy-Sya'rawi menjelaskan 
bahwa iman dan amal saleh selalu digabungkan karena memiliki makna iman 
tanpa amal saleh tidaklah berguna, Allah ingin menjadikan iman sebagai 
patokan untuk menyetir kehidupan manusia agar menciptakan amal saleh. 
Dengan demikian, amal saleh tersebut yang nantinya membawa manusia ke 
akhirat dengan rasa aman, dan tidak merasa khawatir serta bersedih hati. 2 

Pandangan Asy-Sya'rawi terkait iman dan amal saleh hampir sama 
dengan pandangan Buya Hamka. Hamka dalam tafsirnya lebih menekankan 
pada amal saleh, karena menurut Hamka inti dari iman itu adalah amal saleh 
serta pembuktian keimanan seseorang itu terletak pada amal salehnya dengan 
menjalankan syariat agamanya. Namun terdapat perbedaan di sini, di mana 
Hamka tidak menuntut orang muslim saja yang mendapat ganjaran yang baik 


dari Allah, akan tetapi baik itu Yahudi dan Nasrani selagi mereka mempercayai 


12 Ouraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah" hal.216, Vol.1, 2022 
20 Asy-Sya'rawi, “Tafsir Sya'rawi”, hal.266-268, Jilid.1, Juz.1 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


101 


Anwar, Fahmi, Yusron 


para Rasul dan empat kitab suci, serta memegang teguh ajaran dari empat kitab 
tersebut, mereka tetap akan mendapat ganjaran dari Allah. ?' 

Setelah melihat beberapa pandangan mufasir kontemporer di atas, 
penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan ayat tersebut pada kondisi dan 
situasi saat ini sesuai pandangan mufasir, bahwa keimanan yang mutlak ialah 
beriman kepada Allah serta kepada apa yang diturunkan-Nya (Rasul dan Kitab) 
dan pastinya dengan melakukan amal saleh. Dengan demikian, dari ketiga 
mufasir di atas memaknai bahwa penerapan ayat ini mempunyai makna betapa 
pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak saling mencela 
serta mengakui bahwa dirinyalah yang paling benar. 

Dalam penerapan ayat 62 surah Al-Bagarah sesuai penafsiran mufasir 
kontemporer pada kondisi dan situasi saat ini, dalam mewujudkan kerukunan 
antar umat beragama dan tidak saling mencela serta bermusuhan juga termaktub 
di DUHAM (Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia). Di mana undang- 
undang HAM, harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Di 
dalam salah satu pasal DUHAM yaitu pasal 18 berbunyi “Setiap orang berhak 
atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk 
kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk 
menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, 
melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.2 Di antara pasal-pasal 
DUHAM lainnya juga memiliki tujuan dan maksud menciptakan kerukunan dan 
persaudaraan, tidak memandang ras, suku, bangsa maupun agama. 

Pasal 18 DUHAM yang berisi tentang kebebasan beragama, tampaknya 
masih menjadi perdebatan dan permasalahan di lingkup global, baik dari 
kalangan muslim sendiri atau bahkan dengan dunia barat sekalipun. Seorang 
Intelektual muslim kontemporer, Abdullah Saeed dalam bukunya “Freedom of 
religion, apostasy and Islam”, mengatakan jika dua kebebasan utama terkait 
dengan agama yang disebutkan dalam pasal 18 yaitu kebebasan untuk 
mempertahankan atau mengubah agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk 
memanifestasikan agama atau kepercayaan. Dalam kasus kebebasan pertama, itu 
tidak hanya mencakup kebebasan batin seseorang untuk mempertahankan 
agama atau kepercayaannya, tetapi juga kebebasannya untuk menjadi bagian, 
atau tidak menjadi bagian dari suatu agama atau kepercayaan yang terorganisir. 


Adapun terkait kebebasan berpikir dan hati nurani adalah nilai praktis yang 


2 Hamka, “Tafsir Al-Azhar", hal.204, Jilid.1, November 1982 
2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis 
Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) 


102 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


sangat kecil kecuali kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam 
pikiran juga diakui. ? 

Saeed juga menegaskan bahwa pasal 18 DUHAM ini bukan hanya apa 
yang ada dalam pikiran yang penting, namun seseorang harus memiliki 
kesempatan untuk mempraktikkannya yaitu untuk dapat menganut agama apa 
pun dan mempraktikkannya secara pribadi atau dalam komunitas. Pandangan 
Saeed dalam hal ini serupa dengan beberapa pendapat dari mufasir 
kontemporer, yaitu lebih fokus pada implementasi keimanan melalui amal saleh. 

Ada berbagai pandangan dan pendapat muslim terkait universalitas hak 
asasi manusia, khususnya pasal 18 ini. Umat Islam yang mendukung hal ini 
berpendapat bahwa hak-hak yang disebutkan dalam DUHAM tidak asing dari 
sudut pandang Al-Ouran dan bahkan hampir semua hak dapat didukung oleh 
Al-Ouran dan praktik Nabi. Menurut pandangan ini, reservasi yang dimiliki 
umat Islam berkenaan dengan hak untuk mengubah agama seseorang 
didasarkan pada salah membaca bagian yang relevan dari Al-Ouran dan 
ketergantungan pada hukum Islam pramodern. Menurut Saeed, pendapat 
semacam ini tidak melihat hukum Islam pramodern sebagai sesuatu yang sakral 
atau tidak dapat diubah. Sebaliknya mereka melihatnya sebagai produk manusia 
yang dibangun dalam konteks sosio-historis tertentu dan karenanya rentan 
terhadap perubahan. Mereka berpendapat semacam ini agar kesimpulan mereka 
terkait DUHAM dapat ditarik bahwa Sebagian besar DUHAM sejalan dengan 
tujuan mendasar Al-Ouran dan sunah. Dalam hal ini, Penulis juga mendukung 
Saeed dalam menyikapi pendapat muslim yang mendukung hak kebebasan 
beragama, terkhusus hak kebebasan berpindah atau mengubah agama. Hemat 
penulis, terkait kebebasan berpindah atau mengubah agama dari Islam ke agama 
lain memang sepatutnya bertentangan dengan Al-Ouran dan sunah. 

Adapun sebagian umat Islam yang menentang universalitas hak-hak 
asasi manusia berpendapat bahwa DUHAM dan dokumen-dokumen hak asasi 
manusia serupa lainnya adalah produk Barat yang sekuler dan oleh karena itu 
tidak dapat menjadi dasar pemahaman umat Islam tentang hak asasi manusia. 
Bagi mereka, DUHAM adalah konstruksi manusia dan tidak boleh 
diistimewakan di atas Hukum Ilahi yang tercermin dalam Al-Ouran dan sunah 


dan hak serta kebebasan yang dicakup oleh Hukum Ilahi. Bagi umat Islam yang 


23 Abdullah Saeed & Hasan Saeed, “Freedom of Religion, Apostasy and Islam”, hal.11, 
Chap.1, 2004 
4 Abdullah Saeed & Hasan Saeed, “Freedom of Religion, Apostasy and Islam”, hal.12, 
Chap.1, 2004 
25 Abdullah Saeed & Hasan Saeed, “Freedom of Religion, Apostasy and Islam”, hal.13, 
Chap.1, 2004 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


103 


Anwar, Fahmi, Yusron 


menentang universalitas, mereka berpendapat bahwa PBB atau badan serupa 
lainnya tidak wewenang mengatur hukum hak asasi manusia atas umat Islam. 
Menurut mereka, umat Islam sendiri mempunyai konsep khusus terkait hak 
asasi manusia dan ini harus dipahami dalam konteks hukum Islam, yang dengan 
sendirinya menentukan ruang lingkup kebebasan yang tersedia bagi seorang 
Muslim.2 Dengan demikian, penulis menyimpulkan pandangan semacam ini 
bahwa, umat Islam dapat menjalankan agama mereka dengan bebas selama 
mereka tidak bertentangan dengan peraturan lokal, di mana lingkup peraturan 
tersebut berlaku. 

Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar negara Muslim modern 
melalukan banyak pembatasan terhadap non-Muslim. Perlakuan semacam ini 
begitu tidak mencerminkan hukum Islam pramodern dengan mendiskriminasi 
non-Muslim. Begitu juga dengan pluralisme agama, yang di mana negara secara 
umum seharusnya berlaku adil kepada seluruh umat beragama yang terdapat di 


lingkup satu negara serta memberlakukan setara di hadapan hukum. 


Berkenaan dengan pelaksanaan hak kebebasan beragama dalam DUHAM, 
situasi di negara-negara Muslim modern saat ini sangat bervariasi. Beberapa 
negara mengizinkan kebebasan beragama dengan sedikit Batasan, sementara 
yang lain sangat membatasi kebebasan beragama, bahkan terhadap umat Islam 
itu sendiri. Saeed dalam hal ini, menyimpulkan bahwa beragam pendekatan oleh 
umat Islam terhadap pernyataan tentang kebebasan beragama. Meskipun ada 
konsensus umum bahwa pemaksaan tidak boleh digunakan untuk mengubah 
seseorang masuk ke suatu agama apa pun, termasuk Islam. Hak kebebasan 
beragama tidak diberikan kepada seorang Muslim yang ingin mengubah 
agamanya ke agama lain. Secara signifikan, hukum Islam pramodern 
menyatakan bahwa paksaan harus digunakan untuk membawa orang tersebut 
kembali ke Islam. Jika orang tersebut menolak, maka dia menerima hukuman 


tertinggi dari Tuhan yang maha Kuasa.” 


KESIMPULAN 

Setelah meninjau beberapa aspek teori interpretasi kontekstual Abdullah Saeed 
pada ayat 62 surah Al-Bagarah yang telah dipaparkan melalui uraian di atas, 
maka penulis menyimpulkan bahwa, dari segi sosio-historis ayat ini turun 
sebagai jawaban atas kisah Salman al-Farisi yang menceritakan teman-temannya 


dan kaum Nasrani yang berpegang teguh kepada keimanannya di masa lalu 


2 Abdullah Saeed & Hasan Saeed, “Freedom of Religion, Apostasy and Islam”, hal.14, 
Chap.1, 2004 
27 Abdullah Saeed & Hasan Saeed, “Freedom of Religion, Apostasy and Islam”, hal.19, 
Chap.1, 2004 


104 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


NAHNU, Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.1 (2023), pp. 93-106 


serta beribadah, yang kemudian meninggal sebelum datangnya Nabi 
Muhammad saw. Para penerima wahyu (mufasir) awal kemudian menafsirkan 
kontekstual ayat ini, terkait keimanan yang dimaksud pada ayat tersebut, bahwa 
konteks keimanan yang benar ialah sesuai dengan masa kenabian masing- 
masing atas umatnya. Dengan artian, semua kitab dan ajaran umat terdahulu 
sebelum Nabi Muhammad saw. datang menjadi gugur dan sudah tidak relevan 
lagi. Hal itu disebabkan karena Al-Ouran datang sebagai penyempurna ajaran- 
ajaran terdahulu. Oleh karena itu, mufasir awal menafsirkan bahwa 
kesempurnaan iman bagi golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut ialah 
beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan Al-Ouran. Dalam penerapan ayat 62 
surah Al-Bagarah pada kondisi dan situasi saat ini, penulis memaknai bahwa 
tidak ada kesetaraan dan kesamaan antar agama yang satu dengan yang lain. 
Bagaimana mungkin bisa disamakan agama yang satu dengan agama yang lain, 
karena memiliki syariat dan ajaran yang berbeda. Lantas terkait hak kebebasan 
beragama, penulis berpandangan bahwa memang setiap orang memiliki hak 
memilih untuk beragama ataupun tidak, namun itu terbatas pada hak diri orang 
tersebut. Hak kebebasan beragama pada seseorang tidak bisa mengubah, 
mengatur serta memaksakan orang lain untuk mengubah atau masuk ke agama 
yang lain. Adapun terkait penerapan ayat 62 surah Al-Bagarah dalam konteks 
keimanan dan amal saleh, penulis menerapkan bahwa implementasi keimanan 
adalah amal saleh. Dengan demikian, amal saleh lah yang membuktikan 
keimanan seseorang, serta dengan amal saleh pula kerukunan yang dinginkan 


setiap orang bisa terwujud dalam kehidupan beragama. 


DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah Saeed, H. S. (2004). Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Vol. I). 
Ashgate Publishing Company. 

Ar-Razy, H. (n.d.). Tafsir Our'an Al-Adzim (Vol. Juz 1). 

Ath-Thabari. (n.d.). Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Our'an (Jilid 2 ed., Vol. juz 1). 

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh 
PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). (n.d.). 

Hamka. (1982). Tafsir Al-Azhar (Vol. Jilid 1). Singapura: Pustaka Nasional PTE 
LTD Singapura. 

Hanafi, M. M. (2017). Asbabun nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al- 
Our'an (Vol. 2). Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Our'an . 

Jalaluddin Asy-Syuyuthi, A.-M. (n.d.). Tafsir Jalalain (Vol. Juz 1). 

Muhammad Khudori, d. (2021, Juli-Desember). Reinterpretasi Pluralisme Agama 
Dalam OS. Al-Bagarah 62 | metode tafsir Yusuf Ohardawi|. Jurnal 
Ushuluddin, 29(2), 101. 


Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


105 


Anwar, Fahmi, Yusron 


Muliadi, A. (2021, Agustus-Desember). Penafsiran Al-Our'an di Era Modern : 
Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. Jurnal Magashid, 
IX (02), 45-48. 

Rachmawan, H. (2013, Juli-Desember). Hermeneutika Al-Our'an Kontekstual : 
Metode Menafsirkan Al-Our'an Abdullah Saeed. Afkaruna : Jurnal Ilmu- 
Ilmu Kelslaman, 9(2), 150-159. 

Ridwan, M. (2016, Juni). Metodologi Penafsiran Kontekstual : Analisis Gagasan 
dan Prinsip Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. Millati : Jurnal of 
Islamic Studies and Humanities , 1(1), 5-10. 

Rofig Nur Hadi, d. (2023, April). Dialektika Inklusivisme dan Ekslusivisme Islam 
Kajian Semantik Terhadap Tafsir Ouran Tentang Hubungan 
Antaragama. KAWISTARA, 3(1), 60. 

Rohman, A. (2021, September 2). Konsep Pluralisme agama dalam Al-Our'an ( 
Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap OS. Al-Bagarah (2): 62. 
Bayani, Jurnal studi Islam, 1(2), 191. 

Shihab, O. (2002). Tafsir Al-Mishbah (IX ed.). Jakarta: Lentera Hati. 

Sya'rawi, M. M. (n.d.). Tafsir Sya'rawi (Vol. Jilid 1). 

Syukur, A. (2002, Februari 13). Pluralisme Agama Perspektif Al-Our'an (studi 
kompataif interpretasi kaum pluralis dan Sya'rawi|. The Ist 
International Conference on Islamic Studies (ICIS), 1(1), 194. 


106 Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed...... 


"XX 


LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN 
LAKPESDAM SUMBER DAYA MANUSIA 
NAHDLOTUL “ULAMA 


